

















Wb Arol? 

Personality Test 

(Kenali & Upgrade Dirimu) 

Penulis: @PsikologlD 
Editor: Andiek Kurniawan 
Desain cover & tata letak: githanoo 
Penerbit: PT Tangga Pustaka 

Redaksi: 

Jl. H. Montong No.57, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630. 
Telp. (021) 7888 3030 Ext. 213, 214, 215, 216, Faks. (021) 727 0996 
E-mail: redaksi(5)tanggapustaka.com 
FB: Tangga Pustaka | Twitter: (SRedaksiTangga 

Pemasaran: 

Jl. Moh. Kahfi II No.l2A Rt.l3 RW.09, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta 
Selatan. 

Telp. (021) 7888 1000, Faks. (021) 7888 2000 
E-mail: pemasaran@agromedia.net 

Cetakan pertama, 2013 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

@PsikologlD 

Who Am I? Personality Test (Kenali & upgrade dirimu) / @PsikologlD; 
Penyunting, Andiek Kurniawan — Cet. I — Jakarta: Tangga Pustaka, 2013 
VIII + 196 him; 13x19 cm 
ISBN 979-083-078-5 

I. Psikologi I. Judul 

II. Andiek Kurniawan III. Seri 

150 

Jika Anda menemukan kesalahan cetak, cacat produk, atau 
kesalahan lain dalam buku ini, silakan kontak kami atau 
kembalikan buku kepada kami untuk diganti dengan yang baru. 


★ II* 



Prskats 


/f^uku ini diawali dengan kebenaran sederhana 
Cm^bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa 
di dalam dirinya, hanya saja kita belum mengerti dan 
belum menemukan pintu yang tepat untuk dibuka. 
Permasalahannya sebenarnya hanya pada waktu, 
sampai kapan kita akan menemukan apa yang jadi 
potensi, kecerdasaan, kepribadiandan passlon dalam 
hidup? Lalu bagaimana jika terlambat menemukannya? 
Menemukannya ketika usia kita sudah terlalu tua, atau 
bahkan menemukannya ketika kita hampir selesai dalam 
hidup? 

Manusia bisa dianalogikan sebagai sebuah ‘gadget 
supercanggih,’ tentu saja gadget itu berharga jutaan 
rupiah yang memiliki banyak fungsi, mulai dari telpon, 
SMS, MMS, video, internet, chating, sosial media, games. 


★ III ★ 



dan masih banyak fungsi lainnya. Namun, ketika gadget 
itu berada di tangan orang yang tidak tepat, bisa jadi 
benda berharga jutaan itu pun akan kehilangan fungsinya. 
Bayangkan saja, jika gadget berteknologi tinggi berada di 
tangan manusia purbakala. Pasti, tidak akan digunakannya 
untuk bertelepon atau mengirim SMS. Kemungkinan 
terbesar, ia akan menggunakannya untuk melempar 
hewan buruan, atau malah menjadikannya sebagai 
ulekan. Untuk membuat gadget berfungsi sebagaimana 
mestinya, pengguna perlu tahu cara, panduan, atau 
manual book untuk setiap aplikasi dan fungsi sebuah 
gadget. Nah, sama halnya dengan gadget, demikan pula 
dengan manusia. Seorang manusia perlu menyadari lebih 
dalam, dan mencoba bertanya dalam diri: “siapa saya (who 
am /?),” “Apa maksud saya dilahirkan ke dunia,” “potensi 
apa yang saya miliki,” dan pertanyaan penyadaran lainya. 

Tapi mungkin beberapa orang akan mengelak 
dan berdalih, “Santai saja, hidup saja mengalir bagai 
air.” Bisa dikatakan, orang tersebut tidak paham makna 
harfiahnya, hanya menagkap bulat-bulat. Sebenarnya 
“air mengalir” itu punya konsep yang pasti, mengalir dari 
tempat tinggi ke tempat rendah. Dan itu jelas, dan sama 
sekali tidak bertentangan dengan hukum gravitasi. Sama 


★ IV* 



seperti air mengalir yang punya konsep, manusia pun 
perlu memahami konsep diri. Caranya, berbekal dengan 
mengenali segala sifat, karakter, kemampuan, dan potensi 
diri dengan baik. Selamat mencari tahu,“Siapa diri saya?”, 
“Who am i?” 

Buku Who Am /? menyajikan tes kepribadian 
sederhana dan populer, berdasarkan pengetahuan 
ilmiah, serta pengembangan yang praktis dan langsung 
bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita dapat 
menemukan siapa diri kita dan bagaimana orang di 
sekitar berperilaku, mengenali apa yang kita pergunakan 
adalah suatu jalan untuk memaksimalkan diri. Semoga 
apa yang disajikan dalam kumpulan tes kepribadian ini 
dapat membantu menemukan pintu yang tepat, yang 
akan berguna dalam pola interaksi dengan orang lain, 
pekerjaan dan juga masalah hubungan antarmanusia. 


Jakarta, Maret 2013 
@PsikologiD 


*V* 




m) Prakata 

(1 ! 1: Gaya Belajar yang Cocok dan Pas Buat Saya 
Adalah .... 

2: Saya Termasuk Golongan Otak Kiri atau 
Kanan, yah? 

IS 3: Tes Kecerdasan Majemuk 

4: Apa Temperamen yang Kita Miliki? 

S'? 5: Saya Termasuk Ekstovert atau Introvert? 

47 6: Saya Termasuk Sensori atau Intuitif? 

7: Saya Termasuk Orang yang Pemikir atau 
Perasa? 

S7j 8: Saya Termasuk Seorang Pengamat atau 
Penilai? 


★ VI * 



( 61 9: Seperti Apa Pola Asuh Orangtua ketika Mendidik 
Saya? 

67 10: Tes Kepribadian 1 

69 11: Tes Kepribadian 2 

7S 12: Tes Tipe Cinta? 

81 13: Seperti Apa Jenis Cinta Saya? 

89 14: Kecanduan Hubungan? 

9& 15: Apakah Saya Betul-betul Mengenal Pasangan 

Saya? 

99 16: Apakah Saya Termasuk Orang yang Setia? 

109 17: Apakah Kamu Sahabat yang Baik? 

IIS 18: Apakah Pasangan Kamu Siap Menjadi 
Pendamping Hidup? 

121 19: Tes Persepsi Cinta 

129 20: Mau Tahu Minat Karier Kamu? 

14S 21: Apakah Saya Memiliki Jiwa Kepemimpinan? 

149 22: Saya Termasuk Pemimpin yang Seperti Apa? 

1&7 23: Motivasi Kepemimpinan 

16S 24: Manajemen Waktu 

171 25: Stres Kerja 

17& 26: Tes Kemandirian 

181 27: Apakah Saya Termasuk Orang Pemberani? 


★ VII ★ 



“Hsti sdslsk ukurSn 
roerobedaksn keb^ilcan 
dengan Icehebstsn 

^ (Aidi&e\ clordiin ^ 




Gays 'Bel^Sr Goeofc dan 
Pas 6uat Sa^a Adalah ... 


|\,ita sering bertanya-tanya atau sekadar memadu- 
padankan mengenai cara belajar yang cocok agar semua 
hal yang kita pelajari bisa nyantol selamanya. Benar sudah 
tahu? Atau hanya mengira-ngira? Kalau ingin tahu secara 
pasti gaya belajar yang seperti apa yang pas buat kita, yuk 
isi tes di bawah ini. Syaratnya cuma satu, kerjakan semua 
soal dan pilih jawaban yang benar-benar cocok dan pas 
dengan diri kita. Siap? Mulai! 



1. Kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, 
biasanya saya akan .... 

a. Menggambar peta jalan pada sebuah kertas 

b. Memberitahu secara lisan (melalui ucapan) 

c. Mencoba memberitahu dengan isyarat tangan 
atau langsung mengantarnya 

2. Saya paling suka permainan .... 

a. Kata bergambar 

b. Acak Kata 

c. Pantomin 

3. Saya ingin sekali menonton film di bioskop karena 

a. Melihat cover iklan yang menarik 

b. Membaca sinopsis cerita 

c. Menonton potongan film 

4. Saya punya guru favorit. Saat mengajar, ia selalu 
menggunakan.... 

a. Ceramah, diskusi, dan debat 

b. Diagram, bagan, alur, dan slide 

c. Trial, Uji coba, dan praktik 


★ 2 * 



5. Ketika bicara, biasanya saya paling suka.... 

a. Suka berbicara, perlahan, dan jelas, tapi tidak 
suka mendengarkan terlalu lama 

b. Suka mendengarkan orang lain bicara, baru 
kemudian berbicara 

c. Berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh 
dan gerakan yang banyak 

6. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya .... 

a. Membaca instruksinya terlebih dahulu 

b. Mendengarkan instruksi dari orang lain, baru 
mengerjakan 

c. Langsung melakukan uji coba 

7. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya .... 

a. Berusaha mengingat dari gambaran bentuk, 
warna, atau cirinya 

b. Berusaha mengingat dari ciri suaranya 

c. Berusaha mengingat apa yang dilakukan dan 
penggunaannya 

8. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang 

adalah.... 


★ 3 ★ 



a. Ekspresi wajah yang menawan 

b. Suaranya yang khas 

c. Gerakan tubuhnya yang memukau 

9. Saat berkomunikasi, saya suka kalau ... 

a. Bertemu secara langsung 

b. Bicara melalui telepon 

c. Bertemu dalam sebuah kegiatan aktif 

10. Kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai 
adalah... 

a. Menggambar, melukis, atau mewarnai 

b. Bernyanyi atau bermain alat musik 

c. Menari atau beladiri 

11. Ketika santai, saya biasanya .... 

a. Membaca novel atau buku 

b. Mendengarkan musik atau radio 

c. Berolahraga atau bermain 

12. Saat marah, saya biasanya .... 

a. Lebih memilih untuk diam saja 

b. Memaki dan berkata-kata secara emosional 

c. Membanting barang atau memukul 


* * 



13- Konsentrasi saya terganggu jika .... 

a. Kondisi ruangan yang berantakan dan tidak 
rapi 

b. Bising dan suara gaduh 

c. Gerakan yang ada di sekitar 

14. Saat belajar, saya biasanya .... 

a. Membuat catatan atau rangkuman dari materi 

b. Menghafal sambil menggunakan suara 

c. Melakukan praktik atau simulasi dari pelajaran 

15. Saat membaca sesuatu, saya biasanya .... 

a. Menyukai bacaan yang bercerita tentang detil 
peristiwa 

b. Menyukai bacaan yang memiliki banyak 
percakapan antartokoh 

c. Menyukai bacaan yang melibatkan aksi dari 
tokohnya 

Sekarang, mari kita jumlahkan skornya. Perhatikan, pilihan 

mana yang paling dominan atau sering dipilih: A, B, atau C. 


★ 5 * 



UPE VISUAL (Dominan A) 

Tipe visual adalah tipe orang yang cenderung menerima 

informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan 

indera pengelihatan (visual). 

Strategi belajar yang cocok bagi tipe visual: 

1. Gunakanlah Variasi warna dalam melakukan 
pencatatan, seperti memberi garis bawah atau 
membuat grafik. 

2. Mayoritas, tipe visual suka membaca. Namun, buku 
bacaan yang banyak memiliki gambar ilustrasi dan 
warna yang menarik lebih mudah dipahami daripada 
buku bacaan yang penuh dengan teks. 

3. Perhatikan penerangan saat belajar dan hindari 
“polusi visual.” 

4. Saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan 
yang memudahkan. 

5. Catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan 
gambar yang menarik. 


★ 6 * 



nre AUDITDRY (Dominan B) 


Tipe auditory adalah tipe orang yang cenderung menerima 
informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan 
indera pendengaran (Audio). 

Strategi belajar yang cocok bagi Tipe auditory: 

1. Gunakanlah voice recorder atau perekam suara saat 
mendengarkan pelajaran. 

2. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. 

3. Lagukan apa yang diingat dengan irama dan hindari 
“polusi suara” (kebisingan). 

4. Berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya 
kembali. 

5. Dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau 
penjelasan orang lain 

UPE KINESIEIIK (Dominan C) 

Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung 
menerima informasi paling banyak dan paling efektif 
dengan melibatkan gerakan tubuh, peragaan, dan 
aktivitas fisik. 


* 7 ♦ 


strategi Belajar yang cocok bagi tipe kinestetik: 

1. Gunakanlah gerakan dalam pelajaran, seperti 
aktivitas atau uji coba secara langsung. 

2. Perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran 
(praktik di laboratorium) dan langsung bisa 
diaplikasikan. 

3. Hindari belajar yang monoton (terlalu banyak 
duduk). 

4. Saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat 
dengan aktivitas gerak. 

5. Menulis di udara, gunakan gerak imajitif. 


★ 8 ♦ 



2 

§5^5 Temiisulc G-C)bng<9n Otsk. 

Kiri fC<an<9n, 

/^asih belum yakin? Yuk kita kerjakan tes berikut. Pilih 

pernyataan yang paling cocok dan sesuai dengan diri kita. 

Coba lingkari, lalu hitung jumlahnya. 

Golongan A 

1. Saya dapat berpikir secara berurutan, mampu 
mengingat penjelasan, dan mengingat detail. 

2. Saya mampu menghasilkan sesuatu dengan matang 
dan terstruktur. 

3. Bagi saya, prestasi akademik (ranking dan nilai IPK) 
adalah hal yang penting dan harus diperjuangkan. 


* 9 * 




4. Saya mampu berpikir analitis, berdasarkan fakta, 
tajam, dan jelas. 

5. Saya melakukan pekerjaan dengan serius dan 
cermat. 

6. Saya sering membuat rencana dan perhitungan 
matang sebelum melakukan sesuatu. 

7. Saya suka kedisiplinan dan terkadang membuat 
peraturan untuk diri sendiri. 

8. Saya mampu menghafal dengan baik dalam kata- 
kata dan penjelasan. 

9. Saya agak tertutup dan kurang suka berinteraksi 
dengan orang lain. 

10. Saya menyukai sesuatu yang teratur, terpola, dan 
baku. 

11. Saya menyukai angka, hitungan, dan sesuatu yang 
berhubungan dengan logika. 

TOTAL NILAI: 


* lo * 



Golongan B 


1. Mampu mencari jalan keluar dengan cara yang baru 
dan mencari ide kreatif. 

2. Tertarik belajar sesuatu hal yang baru dan unik. 

3. Menyukai warna, gambar, dan musik. 

4. Suka berkhayal dan berimajinasi. 

5. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

6. Entrepreneur yang sukses meskipun tidak sekolah 
tinggi. 

7. Bersifat terbuka, suka bergaul dengan semua orang, 
humoris, dan lucu. 

8. Menyukai petualangan, tantangan, suka kebebasan, 
dan tidak mau terikat. 

9. Tidak suka pada rumus, hitungan, dan logika yang 
terlalu banyak. 

10. Dapat berpikir secara tidak berurutan, kreatif, dan 
menyebar 

11. Suka melakukan pekerjaan dengan cara sendiri dan 
membuat cara baru yang nyaman. 

TOTAL NILAI: 


★ 11 * 




Bila jumlah jawaban pada Golongan A lebih 
banyak, dominan menggunakan otak kiri 


Belahan otak kiri berhubungan dengan logika, analisis, 
bahasa, rangkaian, dan matematika. Otak kiri biasanya 
diidentikkan dengan kecerdasan analitis. Jadi, belahan 
otak kiri kita berhubungan dengan hal-hal yang kuantitatif, 
berpikir teoritis, intelektual, logis, linier, dan rasional. Cara 
kerja otak kiri sangat rapi, terstruktur, dan sistematis. Otak 
kiri digunakan untuk memahami hal-hal yang kompleks 
dan perlu pemikiran yang mendetail. Orang yang biasanya 
lebih mengandalkan otak kiri adalah seorang peneliti atau 
ilmuwan. Otak kiri adalah otak yang memiliki daya ingat 
singkat memuat ingatan yang logis. 

Bila jumlah jawaban pada Golongan B lebih 
banyak: dominan menggunakan otak kanan 

Belahan otak kanan berkaitan dengan ritme, kreativitas, 
warna (visual), imajinasi, dimensi, ide, gairah, keberanian, 
emosi, dan seni. Cara kerja otak kanan ini biasanya tidak 
terstruktur dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang 
terlalu mendetail. Contoh orang yang mengandallkan 


■k 12 * 



otak kanannya adalah seniman. Otak kanan adalah otak 
yang mampu memuat ingatan secara /mage. Artinya, daya 
ingat otak lebih lama lebih lama dibandingkan otak kiri. 


* 13 ★ 



dikenang dM Icits nsnti 
bukan kekagaan. kesuksesan, 
atau kemakmuran, tetapi dari 
kebaikan, kemurafi-fiatian. dan 
keramafian kita” 

Anogmous 





a 

Tes Keeerdsssn M^rouk 


n 


'ari kelompok pernyataan di bawah ini, pilihlah mana 
pernyataan yang paling cocok dengan diri kita, setelah 
itu, hitung jumlahnya di setiap kelompok 


A. Kecerdasan Linguistis 

1. Senang menulis atau mengarang cerita, puisi, sajak, 
atau dongeng. 

2. Menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, sejarah, atau 
mata pelajaran yang berkaitan dengan interaksi 
sosial. 

3. Senang bercerita panjang lebar, menceritakan apa 
yang pernah dialami atau dibaca. 


*15 * 



4. Mudah berkomunikasi dan mengekspresikan diri 
dalam bentuk ucapan dan tulisan 

5. Suka berdebat, memberi pendapat berserta 
penjelasan mendetail. 

6. Suka mendengarkan diskusi, radio, atau ceramah 

7. Memiliki kosa kata yang baik, istilah bahasa yang 
banyak. 

8. Senang membaca apa saja: buku, majalah, koran, 
spanduk, bahkan label produk. 

9. Kamu mudah mengingat tanggal, serta nama-nama 
tempat. 

10. Senang dengan game permainan kata, membuat 
plesetan kata, atau pantun lucu 

Total jawaban yang sesuai_ 

B. Kecerdasan Matematika Logis 

1. Suka bekerja secara sistematis, tersusun, dan 
terencana dengan baik. 

2. Senang permainan catur atau game yang 
membutuhkan strategi. 


★ l6 ★ 



3- Sangat senang dengan pelajaran matematika, fisika, 
atau akuntansi. 

4. Suka bermain dengan angka, melakukan perhitungan 
matematis. 

5. Senang bermain teka-teki yang melibatkan logika. 

6. Tertarik pada teknologi, suka bereksperimen dengan 
benda baru. 

7. Dapat menganalisis situasi dan membuat urutan 
peristiwa. 

8. Senang pada sesuatu yang membutuhkan pemikiran 
logis. 

9. Memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan, sains, 
dan komputer. 

10. Menunjukkan minat pada mata pelajaran yang 
berhubungan dengan sains. 

Total jawaban yang sesuai_ 


★ 17 * 



c. Kecerdasan Spasial 

1. Menyukai kegiatan menggambar, mencetak, atau 
melukis. 

2. Lebih mudah belajar dan bekerja dengan gambar 
daripada dengan tulisan. 

3. Senang menonton film dan melihat cerita bergambar. 

4. Senang mengabadikan gambar, foto, atau membuat 
rekaman video 

5. Mudah dalam membaca sebuah denah, peta, 
diagram, dan grafik. 

6. Mampu merancang kostruksi bangunan, bentuk, 
ruang, dekorasi, dan interior 

7. Sering membayangkan ruang sebelum masuk dan 
membuat denah ruang. 

8. Senang melamun, berhayal, atau membaca cerita 
imajinatif. 

9. Menyukai bacaan dengan banyak gambar atau 
ilustrasi. 

10. Suka membuat coretan-coretan kecil ketika sedang 
berpikir. 

Total jawaban yang sesuai_ 


★ 18 * 



D. Kecerdasan Kinestetik Jasmani 

1. Menyukai beladiri, olahraga, atau membuat 
prakarya. 

2. Suka berolahraga atau menggerakan tubuh dengan 
teratur. 

3. Mempelajari sesuatu dengan memegang atau 
menyentuhnya secara langsung. 

4. Lebih suka belajar praktik dibandingkan duduk diam 
mendengarkan. 

5. Senang dengan permainan yang berani, berbahaya, 
dan “Menguji Nyali.” 

6. Senang berlari-larian dan memiliki stamina yang 
tahan lama. 

7. Lebih senang mempelajari hal baru langsung dengan 
praktik. 

8. Mampu mengekspresikan diri secara dramatis. 

9. Selalu bergerak, tidak bisa diam, atau selalu gelisah 
ketika duduk lama. 

10. Dapat menirukan tingkah laku atau ciri khas orang 
lain. 

Total jawaban yang sesuai_ 


★ l9 * 



E. Kecerdasan Musikal 

1. Bisa bernyanyi atau memainkan alat musik dengan 
baik. 

2. Menyukai pelajaran seni musik dan suara. 

3. Memahami ketika mendengar nada sumbang. 

4. Sering bersenandung dan bernyanyi sendiri tanpa 
sadar. 

5. Menjadi sangat bersemangat ketika musik dimainkan. 

6. Dapat mengingat melodi atau irama dengan cepat. 

7. Suka mendengarkan musik di mana pun berada. 

8. Tanpa sadar memiliki kebiasaan mengetuk-ngetuk. 

9. Memiliki cara berbicara dan bergerak yang berirama. 

10. Musik (lagu, film, atau iklan) secara tiba-tiba bisa 
muncul dalam kepala. 

Total jawaban yang sesuai_ 


* 20 * 



F. Kecerdasan Interpersonal 

1. Senang bekerja sama dan menjadi bagian dalam satu 
kelompok. 

2. Memiliki rasa empati atau perhatian yang besar 
terhadap orang lain. 

3. Senang bersosialisasi dan mudah bergaul dengan 
siapa pun. 

4. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 
baru. 

5. Mempunyai banyak teman dan beberapa sahabat 
dekat. 

6. Menyukai olahraga tim, seperti basket, volley, atau 
sepakbola. 

7. Senang memberi saran pada teman yang mengalami 
masalah. 

8. Suka bila menjadi penasihat atau menjadi pemimpin. 

9. Senangmenjadi anggota klub, panitia, atau kelom pok 
informal di antara teman sebaya. 

10. Senang mengajari anak-anak secara informal. 

Total jawaban yang sesuai_ 


* 2l ★ 



G. Kecerdasan Intrapersonal 

1. Suka membuat catatan pribadi atau diary kejadian 
dan pemikiran. 

2. Selalu melakukan intropeksi diri dalam merefleksikan 
masalah yang ada. 

3. Suka menikmati kesendirian. 

4. Pemikir yang andal, tidak dipengaruhi orang dalam 
memutuskan sesuatu. 

5. Memiliki kehidupan pribadi yang tidak diketahui oleh 
orang lain. 

6. Senang bekerja sendirian atau dengan cara sendiri. 

7. Bekerja dan belajar atas tujuan yang ditetapkan oleh 
diri sendiri. 

8. Tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan 
berusaha memperbaikinya. 

9. Selalu berpikir dengan saksama sebelum memutuskan 
tindakan yang pantas. 

10. Senang dengan materi pengembang diri, konseling, 
dan mengenal diri. 

Total jawaban yang sesuai_ 


*22i^ 



H. Kecerdasan Naturalis 

I. Menyukai hewan atau tumbuhan. 

2. Memiliki hewan peliharaan atau kebun kecil di rumah. 

3. Sangat senang pada pelajaran biologi dan lingkungan 
hidup. 

4. Sangat terganggu ketika ada yang merusak 
lingkungan dan membuang sampah sembarangan, 
atau menyiksa binatang. 

5. Menyukai karya wisata di alam, kebun binatang, atau 
museum purbakala. 

6. Senang melakukan penelitian yang berhubungan 
dangan alam. 

7. Bisa mengetahui perubahan musim atau dapat 
membaca tanda-tanda alam. 

8. Senang mengetahui bagaimana bekerja dan hal yang 
berhubungan dengan kesehatan. 

9. Menyukai kegiatan alam, mendaki gunung, dan 
menanam pohon. 

10. Senang menyerukan hak binatang atau perlunya 
melindungi planet bumi atau melestarikan alam. 

Total jawaban yang sesuai_ 


★ 23 * 



Mari kita lihat. Hitung dan jumlahkan jawaban di setiap 
kelompok kecerdasan yang cocok dan menunjukan 
kecenderungan pada diri kita. Bila jumlah pernyataan yang 
cocok pada setiap kelompok berjumlah antara 8-io, itu 
menunjukan kecerdasaan yang dominan kita miliki. Dari 8 
kelompok kecerdasan di atas, inilah penjelasannya. 

1. Kecerdasan Linguistik 

Kemampuan untuk menggunakan bahasa untuk 
mendeskripsikan kejadian, membangun kepercayaan 
dan kedekatan, mengembangkan argumen logika 
dan retorika, atau mengungkapkan ekspresi 
dan metafora. Beberapa jenis pekerjaan yang 
membutuhkan kecerdasan linguistik adalah wartawan 
dan reporter, tenaga penjual, penyair, copywr/ter, 
penulis, dan pengacara. 

2. Kecerdasan Logika-Matematika 

Kemampuan menggunakan angka-angka untuk 
menghitung dan mendeskripsikan sesuatu, 
menggunakan konsep matematis, menganalisis 
berbagai permasalahan secara logis, menerapkan 
matematika pada kehidupan sehari-hari, peka 
terhadap pola tertentu, serta mampu menelaah 


* Zh * 



berbagai permasalahan secara ilmiah. Beberapa 
jenis pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan 
logika matematika, seperti akuntan, ahli statistik, 
insinyur, penemu, pedagang, dan pembuat program 
komputer. 

3. Kecerdasan Musikal 

Kemampuan untuk mengerti dan mengembangkan 
teknik musikal, merespon terhadap musik, 
menggunakan musik sebagai sarana untuk 
berkomunikasi, menginterpretasikan bentuk dan 
ide musikal, dan menciptakan pertunjukan dan 
komposisi yang ekspresif. Beberapa jenis pekerjaan 
yang membutuhkan kecerdasan musikal adalah guru 
musik, pembuat instrumen atau alat musik, pemain 
band, konduktor, DJ, kritikus musik, kolektor musik, 
pencipta lagu, atau penyanyi. 

4. Kecerdasan Spasial 

Kemampuan untuk mengenali pola ruang secara 
akurat, menginterpretasikan ide grafis dan spasial 
serta menerjemahkan pola ruang secara tepat. 
Beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan 


*25 ★ 



kecerdasan spasial adalah photographer, dekorator 
ruang, perancang busana, arsitek, dan pembuat 
film. 


5. Kecerdasan Kinestetik 

Kemampuan menggunakan seluruh atau sebagian 
dari tubuh untuk melakukan sesuatu, membangun 
kedekatan untuk mengonsolidasikan dan 
meyakinkan, serta mendukung orang lain dan 
menggunakannya untuk menciptakan bentuk 
ekspresi baru. Beberapa jenis pekerjaan yang 
membutuhkan kecerdasan ini adalah mekanik, 
pelatih, pengrajin, atlet, aktor, penari, atau 
koreografer. 

6. Kecerdasan Interpersonal 

Kemampuan untuk mengorganisasikan orang 
lain dan mengomunikasikan secara jelas apa yang 
perlu dilakukan, berempati kepada orang lain, 
membedakan dan menginterpretasikan berbagai 
jenis komunikasi dengan orang lain, dan memahami 
intensi, hasrat, dan motivasi orang lain. Beberapa 
jenis pekerjaan yang menggunakan kecerdasan 


* Z6 * 



interpersonal adalah manajer, politisi, pekerja sosial, 
pemimpin, psikolog, guru, atau konsultan. 

7. Kecerdasan Intrapersonal 

Kemampuan untuk menilai kekuatan kelemahan, bakat, 
ketertarikan diri sendiri serta menggunakannya 
untuk menentukan tujuan, menyusun, dan 
mengembangkan konsep dan teori berdasarkan 
pemeriksaan ke dalam diri sendiri, memahami 
perasaan, intuisi, temperamen, dan menggunakannya 
untuk mengekspresikan pandangan pribadi. 
Beberapa jenis pekerjaan yang menggunakan 
kecerdasan ini adalah perencana, pemuka agama, 
atau ahli filosofi. 

8. Kecerdasan Naturalis 

Kemampuan untuk mengenali, mengelompokkan, 
dan menggambarkan berbagai macam keistimewaan 
yang ada di lingkungannya. Beberapa pekerjaan 
yang membutuhkan kecerdasan naturalis ini adalah 
ahli biologi atau ahli konservasi lingkungan. 

Tes ini merupakan hasil pengembangan dari teori 

kecerdasan majemuk Howard Garder 


* 27 * 



f\bso-f\ Ciaa. 

kepewiropinSn 5cl5Ufi kMrSk.ter. 
Orang dengan karakter gang 
fiebat akan berkembang seiring 
waktu m^adi seorang pemimpin 

fiebat* 

~ “Donald Krause ~ 






Apa Ternperarpen ^ang (Cita 


Pilih jawaban yang paling cocok dan sesuai dengan diri 
kita! 


1 . 


2 . 


3- 


A. 

B. 

A. 

B. 

A. 

B. 

C. 

D. 


Populer 

Produktif 

Tidak konsisten 
Suka memaksa 


C. Perfeksionis 

D. Pendengar yang baik 

C. Memiliki standar tinggi 

D. Sulit memutuskan 


Senang mendapat pujian 
Pekerja keras 

Suka menarik diri dari keramaian 
Lambat dalam bereaksi 


* 2.9 * 



4. A. Tidak teratur 

B. Keras kepala 

5. A. Iseng dan Usil 

B. Tidak sensitif 

6. A. Mudah bergaul 

B. Dapat memutuskan 

7. A. Tidak disiplin 

B. Konsekuen/tepat 

8. A. Penakut 

B. Pemarah 

9. A. Jahil 

B. Suka melawan 

10. A. Berlebih-lebihan 

B. Tekun/ulet 

11. A. Tidak rapih/kotor 

B. Tidak mau kompromi 

12. A. Berbelaskasihan 

B. Berpusat pada tujuan 


C. Terlalu perasa 

D. Mundur dari situasi sulit 

C. Suka keindahan 

D. Malas/lambat 

C. Menikmati kesendirian 

D. Penurut 

C Sopan/terpelajar 
D. Puas diri 

C. Selalu curiga 

D. Malas terlibat 

C. Sulit menerima pujian 

D. Menengahi masalah 

C. Suka mencela 

D. Melindungi diri sendiri 

C. Mudah tersinggung 

D. Sederhana 

C Tidak suka tampil 
D. Berbahagia 


* 30 * 



13- A. Suka bercanda/bermain 

B. Mampu memimpin 

C. Sulit bergaul 

D. Menerima kehidupan 

14. A. Sembrono/kurang sopan 

B. Agresif 

C. Suka menyendiri 

D. Kebiasaan tertib 

15. A. Secara spontan cepat berbicara 

B. Berkemauan keras, keras kepala/ngotot 

C. Serius/sulit diajak bercanda 

D. Pendiam dan lambat berbicara 

16. A. Ceria C. Detil dan urut 

B. Suka memerintah D. Suka berdamai 

17. A. Lincah C. Rela berkorban 

B. Suka berdebat D. Tunduk/takluk 

18. A. Suka tampil di panggung 

B. Cepat bertindak 

C. Setia 

D. Acuh tak acuh 


* 31 * 



19- A. Senang menghibur orang 

B. Banyak akal/licik 

C. Kritis/senang berpikir 

D. Ramah 

20. A. Suka berubah-ubah 

B. Suka tantangan/berani 

C. Pandai dan berbakat 

D. Ramah 

21. A. Senang dipuji 
B. Percaya diri/mandiri 

22. A. Pelupa 
B. Tidak sabar 

23. A. Sering minta maaf 
B. Terus terang/tegas 

24. A. Ekspresif 
B. Petualang 

25. A. Santai (Easygoing) 

B. Kompetitif 


C. Pendendam 

D. Tidak tegas 

C. Teratur dan rapih 

D. Penakut/khawatir 

C. Teliti/cermat 

D. Mudah menerima 

C. Rasional & Logis 

D. Mudah beradaptasi 

C. Terencana dan rinci 

D. Tenang dan toleran 





26. A. Mudah bergaul 

B. Berkeyakinan kuat & teguh 

C. Rela berkorban 

D. Penurut 

TOTAL: A = B = C = D = .... 

Nilai A = 4 

Nilai B = 3 

Nilai C = 7 

Nilai D = 6 

TOTAL NiLAi = ... + ... + ... + ... = .... 


★ 33 * 



SanguiniS 

Nilai 81 - 95 


Ciri-ciri sanguinis adalah orang yang sangat bersemangat 
dalam hidup. Selalu tampak ceria, hangat, bersahabat, 
dan sangat menikmati hidup. Hal ini disebabkan karena 
orang sanguinis memiliki sifat yang mudah menerima 
sehingga kesan-kesan dari luar dapat dengan mudah 
masuk ke dalam hati. Seorang sanguin cenderung lebih 
mendasarkan perasaannya daripada pemikirannya saat 
mengambil keputusan. Orang sanguin sangat menyukai 
‘kesenangan’, dan jarang sekali membiarkan hatinya 
bersedih berlama-lama. Ciri-ciri sanguin lainnya, yaitu 
termasuk tipe orang yang sangat suka bicara, dengan 
mudah mereka dapat menularkan perasaan ‘semangat’ 
kepada orang lain melalui perkataan. Gaya yang gaduh, 
bersuara keras, dan ramah membuat orang sanguinis 
tampak percaya diri lebih daripada yang sebenarnya. 






Kolerik 

Nilai 96 -108 


Ciri-ciri orang koleris adalah memiliki kemauan keras 
dalam mencapai sesuatu. Seorang koleris adalah 
pribadi yang aktif, praktis, cekatan, mandiri, dan sangat 
independen. Mereka cenderung bersikap tegas dan 
berpendirian keras dalam mengambil keputusan bagi diri 
sendiri dan bagi orang lain. Salah satu tipe yang sangat 
menyukai aktivitas, sehingga tidak perlu dirangsang oleh 
lingkungannya, tetapi justru merangsang lingkungan 
melalui ide-ide yang tidak pernah berakhir, rancangan, 
sasaran, dan ambisi. Pribadi koleris bukan tipe orang 
yang mudah menyerah terhadap tekanan dari orang lain. 
Bahkan tekanan tersebut justru semakin mendorong 
mereka untuk terus maju. Bagian yang paling sedikit 
berkembang dari seorang koleris ialah emosinya. Tidak 
mudah bersimpati kepada orang lain. Bukan orang yang 
dengan mudah mengekspresikan perasaan kepada orang 
lain. Dan cenderung tidak peka terhadap kebutuhan orang 
lain. Pribadi koleris cenderung dominan dan memiliki jiwa 
kepemimpinan yang kuat. 


*35 ★ 




Melankolis 

Nilai 109-162 


Orang melankolis memiliki rasa seni yang tinggi, 
kemampuan analitis yang kuat, perfeksionis, sensitif, 
berbakat, dan rela berkorban. Perasaan sangat 
berpengaruh pada pribadi melankolis cenderung/ntrovert, 
tapi apabila ia sedang berada dalam puncak sukacitanya, 
bisa saja menjadi lebih ekstrovert. Pribadi yang sangat 
perfeksionis cenderung membuat mereka sering 
menyalahkan diri sendiri dan menjadi rendah diri, padahal 
mereka memiliki daya analitik yang hebat yang mampu 
memperhitungkan secara akurat bahaya dan halangan 
dalam setiap proyek. Pribadi melankolis cenderung 
memilih pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan dan 
ketekunan, sekali memilih sesuatu maka mereka akan 
tetap setia mengerjakannya. 


♦ 36 * 




Phlegmatis 

Nilai 163-189 


Orang phlegmatis memiliki sifat alamiah pendamai dan 
menghidari kekerasan. Orang phlegmatis adalah orang 
yang mudah diajak bergaul, ramah, dan menyenangkan. 
Tipe orang yang bisa mem buat sekelom pok orang tertawa 
terbahak-bahak oleh humor-humor keringnya, tetapi 
mereka sendiri sendiri tidak tertawa. Pribadi phlegmatis 
adalah pribadi yang konsisten, tenang, dan jarang sekali 
terpengaruh dengan lingkungan. Inilah yang membuat 
mereka hampir-hampir tidak pernah terlihat gelisah. Di 
balik pribadi yang dingin dan malu-malu, sesungguhnya 
mereka memiliki kemampuan untuk dapat lebih 
merasakan emosi yang terkandung pada sesuatu. Karena 
menyukai kedamaian dan tidak menyukai pertikaian, 
orang phlegmatis cenderung menarik diri dari segala 
macam keterlibatan. 


* 37 * 




hidup diengiin 5p5 
kita peroleh. ~Qtpi, kita 
memperoleh kehidupan dengan 
apa ^ang kita beri.” 

^ Winston Churdhill ^ 





§ 

Silya "Temasuk ^kstovert 

stsu htrovert? 

wgsr lebih paham apakah kita termasuk introvert atau 
ekstrovert, yuk, kita pilih dari pernyataan di bawah ini 
yang menunjukan kecenderungan diri kita. 

1. Dalam berteman, saya biasanya .... 

a. Berteman dengan semua orang, siapa pun dia 

b. Memilih dan berhati-hati dalam berteman 

2. Saat telepon rumah berdering, saya biasanya .... 

a. Segera mendekat, lalu menjawab telepon itu 

b. Berharap ada orang lain yang akan menjawab 
telepon 


*39 ★ 



3- Dalam mengambil keputusan, yang saya lakukan .... 

a. Memutuskan dengan cepat dan segera 

b. Memerlukan waktu untuk berpikir dan 
menimbang dahulu 

4. Ketika berada di dalam antrean, biasanya saya lebih 
sering.... 

a. Memulai percakapan dan berbincang dengan 
orang lain. 

b. Cuek saja atau asyik memainkan handphone 

5. Saat liburan, biasanya saya .... 

a. Jalan-jalan bersama teman, atau berlibur 
bersama. 

b. Lebih banyak sendiri dan merenung. 

6. Saya termasuk orang yang .... 

a. Ramah, banyak bicara, dan suka bercerita 

b. Tidak banyak bicara dan cenderung menyimpan 
cerita 

7. Dalam mengerjakan tugas, saya lebih suka .... 

a. Mengerjakannya dalam kelompok bersama teman 

b. Mengerjakannya seorang diri 


* kO ★ 



8. Dalam sebuah percakapan, saya biasanya .... 

a. Menjadi pembicara yang baik 

b. Menjadi pendengar yang baik 

9. Dalam sebuah acara, biasanya saya lebih senang .... 

a. Berbincang dengan orang baru untuk 
memperluas perkenalan 

b. Berbincang dengan teman dekat yang sudah 
dikenal 

10. Ketika menghadapi masalah, biasanya saya .... 

a. Bercerita kepada orang dan meminta pendapat 
orang lain 

b. Menyimpan masalah dan berusaha mencari 
sendiri solusinya 

11. Dalam berkomunikasi biasanya saya lebih suka .... 

a. Bertemu langsung dan menyampaikan secara 
langsung 

b. Lewat pesan singkat atau melalui orang lain 

12. Saya adalah tipe orang yang.... 

a. Selalu update berita atau tahu tentang gosip 
yang beredar 

b. Jadi orang terakhir yang mengetahui berita 


★ 41 * 



13- Dalam berkonsentrasi, saya seringkali.... 

a. Sulit untuk fokus, perhatian yang mudah 
teralih 

b. Fokus pada tujuan dan perhatian yang 
konsisten 

14. Dalam menjawab sebuah pertanyaan, saya biasanya 

a. Menjawab langsung dengan cepat, tanpa pikir 
panjang 

b. Lebih suka memikirkannya matang-matang lalu 
menjawab 

15. Saya merasa nyaman ketika .... 

a. Berada bersama dengan banyak orang dan 
menjadi pusat perhatian 

b. Berada dalam kondisi tenang, damai, dan 
sendirian 

16. Jika diajak untuk bertemu dalam sebuah pesta, saya 

lebih suka.... 

a. Menanggapinya dengan semangat dan 
berusaha hadir disana 

b. Menanggapi biasa saja, dan jika tidak begitu 
penting memutuskan untuk tidak hadir 


* hZ * 



17. Liburan yang saya sukai.... 

a. Berliburdan bersenang-senang bersama teman- 
teman di keramaian 

b. Berlibursendirian di pulau terpencil yangtenang 
dan damai 

Sekarang ayo hitung! Mana yang lebih dominan dari 
pilihan di atas, pilihan A atau B? 


* 43 ★ 



Ekstrovert 

(Dominan pilihan A) 

OrangEkstrovertlebihsenangberadaditengah keramaian. 
Energinya terkumpul ketika berbicara dan berinteraksi 
dengan banyak orang. Ketika sedang berada di keramaian, 
orang ekstrovert seolah-olah sedang mengisi tenaganya 
(charging). Oleh karena itu, jika orang ekstrovert sedang 
stress, ia akan cenderung memilih untuk berinteraksi 
dengan banyak temannya, entah pergi ke mall, nonton, 
atau sekAdar jalan-jalan. Orang ekstrovert tidak nyaman 
dengan suasana sepi. Suasana sepi bagi orang ekstrovert 
malah akan membuatnya makin tertekan. 

Dalam percintaan, seorang ekstrovert memiliki 
keuntungan tersendiri, ia bisa bebas berkenalan dengan 
lawan jenis (approach) atau meminta nomor telepon, itu 
bukan perkara yang sulit bagi mereka. Namun, dalam 
hal dating, biasanya mereka memiliki kesulitan. Tipe 
ekstrovert biasanya lebih sulit untuk membina hubungan 
personal yang lebih dalam dengan seseorang. 

Di lain pihak, orang ekstrovert terampil dalam 
melakukan perjalanan ke dunia luar. Mereka dengan 
leluasa dapat berinteraksi dengan banyak orang. 






Membuat orang lain terkagum-kagum dan menyukainya. 
Namun, semua itu dilakukan dengan mengorbankan 
dirinya sendiri. Mereka sering terpaksa mengorbankan 
kepribadiannya sendiri agar dapat diterima oleh orang 
lain. Pembicaraan orang ekstovert juga biasanya general 
yang bersifat umum. 

Introvert 

(Dominan pilihan B) 

Bagi orang introvert, keramaian akan membuat tenaga 
mereka cepat hilang. Oleh karena itu, biasanya mereka 
hanya sekali-kali berinteraksi, kemudian diam. Ketika 
sedang stress, orang introvert lebih senang menyendiri 
atau hanya mau berbagi kepada satu atau dua orang yang 
mereka percaya. Bagi orang introvert, suasana sepi adalah 
suasana yang nyaman. Mereka seolah bisa ‘mengisi’ 
energi mereka. Selain itu, biasanya orang introvert hanya 
berbicara seperlunya dan hanya berbicara mengenai apa 
yang memang ingin mereka bicarakan. Pada kadar yang 
tinggi, orang introvert jika ditanya akan diam memikirkan 
apa yang akan mereka ucapkan, setelah itu baru mereka 
berbicara. 






Orang introvert cenderung lebih sulit meiakukan 
pendekatan (approach), tetapi daiam hai dating mereka 
iebih unggui karena mereka biasanya bisa membuat suatu 
hubungan personai yang iebih daiam dan serius. Di siniiah 
keungguian orang introvert. Ketika berinteraksi dengan 
orang introvert, arah pembicaraan akan iebih daiam, 
berbeda dengan orang ekstrovert yang iebih generai. 

Orang introvert seringkaii disibukkan dengan dirinya 
sendiri dan kurang peka terhadap iingkungannya. Pada 
akhirnya iingkungannya juga tidak dapat menerima orang 
introvert dengan baik. Mereka tahu apa yang mereka mau, 
tetapi suiit untuk mengomunikasikannya kepada orang 
iain. Hai ini membuat orang introvert seringkaii dicap 
sebagai orang aneh. Untuk mengerti pemikiran orang 
introvert, kita harus meiuangkan waktu iebih banyak dan 
berkomunikasi secara intens dengannya, iniiah mengapa 
ketika kita berbicara dengan seorang introvert, kita akan 
diajak menuju pembicaraan yang iebih daiam. 


★ 46 ★ 



6 

§sya Temasuk SensoK atau 
Intuitif? 


i^iar lebih paham, mari kita pilih pernyataan di bawah ini 
yang menunjukan kecenderungan pribadi kita. 

1. Saya itu.... 

a. Lebih suka bekerja secara praktik langsung 

b. Lebih suka bekerja dengan cara teoritis 

2. Saya itu.... 

a. Fokus menjalani kehidupan dalam masa kini 

b. Sering bermimpi dan memikirkan masa depan 


*li7* 



3- Saya itu.... 

a. Memutuskan berdasarkan fakta dan realita 

b. Memutuskan berdasarkan kesan dan kemungkinan 
yang akan terjadi 

4. Saya itu.... 

a. Memperhatikan detail dan membiarkan 
semuanya apa adanya 

b. Cenderung mengabaikan detail dan berusaha 
mencari arti tersembunyi 

5. Saya itu.... 

a. Tidak suka menggantungkan diri pada 
keberuntungan 

b. Tidak menyukai hal yang dapat diprediksi 
dengan tepat 

6. Saya itu.... 

a. Percaya sesuatu ketika sudah melihat langsung 

b. Percaya sesuatu berdasarkan keyakinan 

7. Saya itu.... 

a. Suka terhadap fakta dan kejadian sehari-hari 

b. Suka berpikir secara mendalam tentang sebuah 
masalah 


■k -k 



8. Saya itu.... 

a. Mampu bekerja secara sabar dan teliti 

b. Bekerja dengan menggunakan garis besar dan 
hasilnya tetap baik 

9. Saya itu.... 

a. Puas dengan kehidupan yang sekarang 

b. Selalu berpikiride baru dan cara mengembangkan 
sesuatu 

10. Saya itu.... 

a. Percaya sesuatu enak saat sudah memakannya 

b. Percaya sesuatu enak dari resep, perpaduan, 
dan cara mengolahnya 

11. Saya itu.... 

a. Senang pekerjaan mengontrol, mencari 
informasi, dan memeriksa detail 

b. Kurang sabar dengan hal yang rutin dan 
membosankan 


*k9* 



12. Saya itu.... 

a. Sering memutuskan berdasarkan pengalaman 
yang dialami pada masa lalu 

b. Senang berpikir dan memutuskan hal yang 
dirasa akan baik nantinya 

13. Saya itu.... 

a. Dipengaruhi oleh kelima indera 

b. Dipengaruhi oleh pemikiran dan intuisi 

14. Saya itu.... 

a. Suka membagi ruang dan waktu pribadi dengan 
oranglain 

b. Membutuhkan ruang dan waktu pribadi tanpa 
gangguan 

Sekarang, coba kita hitung. Pilihan mana yang lebih 
dominan, pilihan A atau B? 

Dalam kategori ini, kita akan melihat bagaimana 
kemampuan diri kita dalam mempercayai sesuatu dan 
memproses data yang ada di sekitar kita. 


★ 50 ★ 



Pilihan Dominan A : Sensing 

Sensing (S) artinya bahwa diri kita cenderung mem proses 
data dengan cara bersandar pada fakta yang nyata, 
dan melihat data apa adanya. Kita akan percaya ketika 
melihat sesuatu hal atau kejadian secara langsung. Bisa 
menyentuhnya, bahkan langsung melakukan pengalaman 
denganobjektersebut.Tanpa mengalami secara langsung, 
kita tidak akan langsung percaya. 

Pilihan Dominan B : Intuitif 

Intuitive (N) artinya diri kita cenderung memproses data 
dengan melihat pola dan impresi, serta melihat berbagai 
kemungkinan yang bisa terjadi. Walaupun terdapat fakta, 
“Feeling”, “Kesan,” dan perasaan menjadi lebih dominan 
untuk dijadikan bahan pertimbangan mengambil sebuah 
keputusan. Kita lebih percaya pada feel yang kita rasakan 
dalam merespon sesuatu. 


*5l* 



"(CilUu (calUin menGflri segiiU 
fial yang aman dialam fiidup ini, 
itu sama s,^a kalian telafi 
memutuskan untuk tidak 

~ Sfiirley -Wufstaedler ~ 






7 

'Terw^suk. (Dr<9ng ^<9ng 
Pewikir 5t5u Per5§5? 


i^angsung saja, mari kita pilih dari pernyataan di bawah 
ini yang menunjukkan kecenderungan dan sesuai dengan 
diri kita. 

HFE A 

1. Saya selalu berusaha jujur dalam mengungkapkan 
semua pendapat. 

2. Banyak orang menganggap saya terlalu kaku karena 
tidak bisa berkompromi dengan kesalahan yang 
berisiko. 

3. Saya menerima kritikan dan masukan yang benar 
dan masuk akal. 


★ 53 ★ 




4. Saya sering berbicara langsung pada masalahnya, 
sulit berkata-kata manis. 

5. Saya tidak menyukai sifat emosional orang lain dan 
diri saya sendiri. 

6. Dalam memutuskan permasalahan, saya biasanya 
melandaskannya pada pertimbangan-pertimbangan 
yang logis. 

7. Pekerjaan saya sering membutuhkan pemikiran 
analitis dan tindakan yang masuk akal. 

8. Saya tidak suka dengan berita gosip yang belum 
menjadi fakta. 

9. Saya sering melakukan diskusi atau perdebatan 
tentang sebuah fakta. 

10. Saya membiarkan diri dibimbing oleh otak dan 
pemikiran. 

Total pernyataan yang cocok:_ 


★ 54 * 



HFEB 


1. Saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain 
dengan kata-kata. 

2. Saya lebih suka memusatkan diri pada sisi-sisi positif 
seseorang dan tidak menganggap kelemahan 
sebagai hal yang terlalu buruk. 

3. Saya tipe orang yang sensitif dan cepat tersinggung. 

4. Saya bisa merasakan jika ada sesuatu yang diucapkan 
secara tersirat. 

5. Saya berusaha menghindari perselisihan karena 
merasa keselarasan sangat penting. 

6. Saya memutuskan berdasarkan perasaan. 

7. Saya suka bekerja dengan berinteraksi dengan orang lain. 

8. Saya selalu menjadi orang pertama yang ditelepon, 
jika ada suatu hal baru yang ingin diceritakan oleh 
kawan-kawan saya. 

9. Saya mendengarkan suara hati dan perasaan. 

10. Perasaan adalah suatu hal yang penting dan harus 
selalu ditunjukkan. 

Total pernyataan yang cocok:_ 


★ 55 ★ 




Jenis test ini akan melihat bagaimana diri kita memproses 
sesuatu hal atau permasalahan hingga menghasilkan 
sebuah keputusan atau jalan keluar. Sekarang, perhatikan, 
tipe mana yang paling besar nilainya, tipe A atau B? 

Tipe A = Thinking (T) 

Thinking adalah pribadi yang selalu menggunakan 
logika dan kekuatan analisis untuk mengambil sebuah 
keputusan. 

Tipe B = Feeling (F) 

Feeling adalah pribadi yang sering melibatkan perasaan, 
empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak 
mengambil keputusan. 


* 56 * 



8 

§5^5 'Terw^suk §eor<9ng 

Peng5n?5t <at<au PeniUi? 


Pilih dari pernyataan di bawah ini, mana yang 
menunjukkan sikap yang sering kita lakukan! 

1. Saya itu.... 

a. Suka menghadapi sesuatu sebagaimana 
datangnya, entah di awal, tengah, atau akhir. 

b. Lebih suka merencanakan segala sesuatunya 
dari awal. 

2. Saya itu.... 

a. Tidak merasa sulit mengerjakan beberapa hal 
pada waktu bersamaan. 

b. Memulai satu pekerjaan setelah yang 
sebelumnya selesai. 


* 5 ? * 



3- Saya itu.... 

a. Merasa sulit untuk tepat waktu, saya sering 
terlambat. 

b. Tepat waktu dan dapat diandalkan, tidak suka 
ketika ada orang lain yang datang tidak tepat 
waktu. 

4. Saya itu.... 

a. Bekerja untuk hidup, bukan sebaliknya. 

b. Bekerja dulu, baru bersenang-senang. 

5. Saya itu.... 

a. Jenius mengendalikan kekacauan. 

b. Lebih suka segala sesuatu berada pada tempat 
yang seharusnya. 

6. Saya itu.... 

a. Sering kesulitan membuat keputusan karena 
saya suka membiarkan semua kemungkinan 
terbuka. 

b. Suka membuat keputusan yang cepat, jelas, dan 
berharap orang lain melakukan hal yang sama. 


★ 58 * 



7. Saya itu.... 

a. Spontanitas dan keluwesan lebih penting 
ketimbang kaidah dan peraturan. 

b. Butuh keteraturan dan struktur. Dan saya 
sangat kesal jika ada orang lain tidak berkerja 
sesuai prosedur. 

8. Saya itu.... 

a. Sering tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 
menit terakhir dan itu sering terjadi. 

b. Merencanakan pekerjaan dengan matang 
sehingga tidak panik dan terburu-buru di 
belakang. 

9. Saya itu.... 

a. Sama sekali tidak tahu apa yang akan saya 
lakukan akhir pekan depan, tapi sesuatu pasti 
akan muncul. 

b. Sudah tahu apa yang akan saya lakukan pada 
akhir pekan depan. 


★ 59 ★ 



10. Saya itu.... 

a. Mempunyai kebiasaan buruk menunda-nunda, 
terutama hal-hal yang tidak menyenangkan. 

b. Lebih sering melakukan hal-hal yang tidak 
saya sukai lebih dahulu sehingga saya sudah 
melaluinya. 

Nah, dari pernyataan di atas, sekarang coba dilihat. Mana 
yang paling dominan kita pilih, pilihan A atau B? 

Dominan A = Perceiving (P) atau Pengamat 

Tipe perceiving adalah pribadi yang bersikap fleksibel, 
adaptif, dan bertindak secara random untuk melihat 
beragam peluang yang muncul. Biasanya mereka 
memperhatikan dahulu apa yang terjadi, baru kemudian 
melakukan atau memutuskan sebuah tindakan yang akan 
dilakukan selanjutnya 

Dominan B = Judging (J) atau Penilai 

Judging bukan berarti judgemental (atau menghakimi). 
Judging diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertum pu 
pada rencana sistematis, serta senantiasa berpikir dan 
bertindak secara prosedural (tidak melompat-lompat). 
Kekuatan mereka adalah perencanaan. Mereka mampu 
merencanakan segala sesuatu secara matang terlebih 
dahulu sebelum proses berlangsung. 


★ 60 * 



9 

Seperti Ap5 PoU Aaufi 
(Dr5ngtu5 (cettfc<a Mendidik S<a^<a? 


Mari kita pilih pernyataan di bawah ini, mana yang paling 
cocok dengan diri kita! 

1. Jika saya melakukan kesalahan, orangtua akan .... 

a. Mengingatkan dan senantiasa menasihati. 

b. Menghukum dengan tegas agar kesalahan tidak 
terulang. 

c. Membiarkan dan tidak peduli dengan 
kesalahan. 

2. Jika terdapat masalah dalam keluarga, bagaimana 

cara orangtua saya menyelesaikannya .... 

a. Mendiskusikannya dengan anggota keluarga 
lain. 


★ 6l * 



b. Keputusan orangtua adalah Keputusan yang 
tidak bisa diganggu gugat. 

c. Orangtua membiarkan apa pun Keputusan 
saya. 

3. Jika berada di dekat orangtua, yang saya rasakan .... 

a. Merasa nyaman sebagai sahabat untuk 
bercerita. 

b. Merasa terkekang dan terpenjara. 

c. Merasa biasa saja, tidak ada perubahan. 

4. Ketika membuat peraturan dan tugas di rumah, yang 

dilakukan oleh orangtua saya .... 

a. Meminta masukan dari seluruh keluarga. 

b. Orangtua memutuskan sendiri. 

c. Tidak ada peraturan dalam rumah. 

5. Apabila saya mengalami kesulitan dalam tugas 

sekolah, orangtua saya akan .... 

a. Membantu, tapi mengingkan saya lebih 
mandiri. 

b. Memarahi karena saya tidak bisa mengerjakan. 

c. Membantu, bahkan ikut mengerjakan sampai 
selesai. 


★ 62 * 



6 . 


Dalam mengambil keputasan, biasanya orangtua 
saya.... 

a. Memutuskan secara bersama-sama. 

b. Memaksakan kehendak. 

c. Membiarkan apa pun keputusannya. 

7. Ketika di rumah, saya sering.... 

a. Bercanda dengan orangtua, tapi dalam batas 
kewajaran. 

b. Merasa kaku dengan orangtua. 

c. Sering bercanda dengan orangtua, bahkan 
sampai kelewatan. 

8. Dalam melakukan pergaulan, biasanya saya .... 

a. Sering mendapat masukan dari orangtua. 

b. Sering mendapat larangan berteman dengan 
orang lain. 

c. Bebas memilih dan bergaul dengan siapa pun. 

9. Jika pergi keluar rumah, orangtua saya akan .... 

a. Mengingatkan saya untuk selalu pulang tepat 
waktu. 

b. Membatasi jam pergi dan menghukum jika 
datang terlambat. 

c. Membiarkan dan memberikan kebebasan. 


★ 63 ★ 



10. Jika meminta sesuatu, biasanya orangtua .... 

a. Memaklumi jika perintahnya tidak dapat 
dilaksanakan dengan sempurna. 

b. Memaksa melakukan perintah yang diberikannya, 
meskipun mengecewakan hati. 

c. Tidak kecewa, meskipun tidak sesuai 
harapannya. 

Ayo dihitung! Manakah jawaban yang paling sering kita 
pilih. A, B, atau C? berikut penjelasannya. 


★ 64 * 



Pola asuh Demokratis (Dominan pilihan A) 

Pola asuh orangtua yang demokratis pada umumnya 
ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orangtua 
dan anak. Mereka membuat semacam aturan-aturan yang 
disepakati bersama. Orangtua yang demokratis mencoba 
menghargai kemampuan anak secara langsung. 

Pola asuh Otoriter (Dominan pilihan B) 

Pola asuh otoriter ditandai apabila orangtua melakukan 
aturan-aturan saklek, berupa pelarangan-pelarangan yang 
kadang tidak masuk akal dan sering kali mengorbankan 
otonomi anak. Dengan pola asuh otoriter, hubungan 
orangtua dan anak akan terlihat kaku. 

Pola asuh Permisif (Dominan pilihan C) 

Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan 
tanpa batas kepada anak untuk berbuat dan berperilaku 
sesuai dengan keinginan anak. Orangtua cenderung 
bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, 
melindungi secara berlebihan, serta memberikan atau 
memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. 


★ 65 ★ 



'Jks kelak kalian pun^a anak 
dan rnau anak kalian bisa kuat 
dalan) wer^lani fiidup, jangan 
terlalu dimatja. Siarkan 
rnereka sedikit rnerasakan 
kedinginan dan kelaparan." 

^ Peribafiasa Cina ^ 





10 

Tes Kepribadian 1 


T« berikut ini adalah tes tertulis, kita bisa menuliskan 
jawabannyadiataskertasJanganmelihatpembahasannya 
terlebih dahulu. Tes ini berguna untuk melihat respon cara 
pandang kita secara utuh terhadap sesuatu melalui alam 
bawah sadar. Oleh karena itu, berilah penjelasan secara 
utuh dan detail dalam setiap pertanyaan. 

Selamat Mencoba! 

1. Pikirkan seekor binatang! 

Mengapa saya memilih binatang tersebut? Apa yang 
saya lihat atau rasakan dari binatang tersebut? 


* 67 * 



2 . Pikirkan sebuah warna! 

Mengapa saya memilih warna tersebut? Apa yang 
saya lihat atau rasakan dari warna tersebut? 

3. Bayangkan ketika berdiri di depan sebuah air terjun! 
Apa yang saya lihat atau rasakan? 

4. Bayangkan ketika berbaring di suatu ruangan yang 
putih dan bersih dan tidak ada apa-apa. 

Apa yang saya lihat atau rasakan? 

Jangan lihat pembahasan sebelum menjawab seluruh 
soal! 


tUe!;eLua>i SuepueLuaiu Bp.>| euBoiieSeg 't’ 
tS>ias SuBpuBLuaiu b^!>| BUBOijBSBg 
tUipuas b;!>i uip ;BLi!iaLU b^!>| BUBOijBSBg 'z 
tB;!>i uip ;BLi!iaLU ujB] §ubjo BUBOijBSBg n 

ueeAue^jad uep ueqeMer 


★ 68 * 



11 

Tes KepribaAiAw 2 


T« berikut ini adalah tes tertulis, kita bisa menuliskan 
jawabannyadiataskertasJanganmelihatpembahasannya 
terlebih dahulu. Tes ini berguna untuk melihat respon dan 
cara pandang kita secara utuh terhadap sesuatu melalui 
alam bawah sadar. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan 
sesuai dengan pilihan. 

1. Urutan lima hewan di bawah ini yang menurut saya 
bisa mewakili diri.... 

(catatan: semua hewan harus dipilih, tetapi diurut 
berdasarkan prioritas pilihan). 

a. Sapi (Cow) 

b. Macan (Tiger) 


* 69 * 



c. Kambing (Sheep) 

d. Kuda (Horse) 

e. Babi (Pig) 

2. Coba tuliskan kalimat yang menjelaskan tentang hal 
di bawah ini 

Contoh: Hujan -- 

Kalimat yang mungkin ada di benak kamu adalah 
"Hujan itu menyegarkan dan penuh berkah.” 

a. Anjing (Dog) 

b. Kucing (Cat) 

c. Tikus (Rat) 

d. Kopi (Coffe) 

e. Laut(Sea) 

3. Pikirkan seseorang yang mengenal betul diri kamu. 
Mereka memiliki arti begitu penting buat kamu. 
Kamu bisa menghubungkannya dengan warna di 
bawah ini. Jika mendengar warna di bawah ini, siapa 
orang yang langsung dengan jelas bisa kamu ingat. 
Jangan mengulangi jawabannya. Jawaban pertama 
itulah yang harus kamu gunakan. Masing-masing 


★ 70 * 



warna dijawab hanya dengan menyebut satu nama 
orang atau teman dekat yang memiliki arti. 

a. Kuning (Yeliow) 

b. Oranye (Orange) 

c. Merah (Red) 

d. Putih (White) 

e. Hijau (Green) 


★ 71 ★ 



JAWABAN 


Pertanyaan # 1: 

Hal ini akan menjawab prioritas hidup kamu adalah ... 
Sapi berarti karier. 

Macan berarti harga diri. 

Kambing berarti cinta. 

Kuda berarti keluarga. 

Babi berarti kekayaan. 

Pertanyaan #2: 

Deskripsi kamu tentang Anjing merupakan gambaran 
dirimu sendiri. 

Deskripsi kamu tentang Kucing merupakan gambaran 
sifat pasanganmu. 

Deskripsi kamu tentang Tikus merupakan gambaran sifat 
musuhmu. 

Deskripsi kamu tentang Kopi merupakan gambaran 
tentang makna seks. 

Deskripsi kamu tentang Laut merupakan gambaran 
kehidupanmu sendiri. 


*7Z * 




Pertanyaan #3: 

Kuning adalah seseorang yang tidak akan pernah kamu 
lupakan. 

Oranye adalah seseorang yang dianggap sebagai sahabat 
sejatimu. 

Merah adalah seseorang yang sangat kamu cintai! 

Putih adalah seseorang yang hatinya merupakan 
kembaran hatimu (your twin soul). 

Hijau adalah seseorang yang akan diingat untuk selama- 
lamanya. 


★ 73 ★ 



"■HissUsk hidup (ieng5n kuwor. 
Ser^ndsldi/ Ksrens sendi- 
gur5u itu meUrQb5n0k.5n 
(cefiidup^n fi^rrnoni.” 

~ An0^tlQ6U5 


ro 





12 

Xes Xipe 


Pilih jawaban yang paling cocok dan sesuai dengan diri kita. 

1. Kamu lebih menyukai.... 

a. Mengoleksi lagu-lagu nostalgia dan surat-surat 
cinta. 

b. Mencoba resep baru atau menghias rumah 

c. Wisata alam atau main video game. 

d. Belanja di mall. 

2. Misalkan hari ini kamu berulang tahun, apa yang 
kamu inginkan? 

a. Berjalan-jalan ke pantai dengan si dia. 

b. Berkumpul dengan teman dan keluarga di 
rumah. 


★ 75 * 



c. Pergi ke diskotik pesta gila-gilaan. 

d. Makan malam dengan dia di hotel. 

3. Jenis tontonan yang paling menghibur kamu .... 

a. Nonton DVD drama di rumah. 

b. Nonton film di bioskop. 

c. Nonton konser musik pop. 

d. Nonton opera. 

4. Apa acara televisi yang sesuai dengan fantasi atau 
kehidupan nyata kamu? 

a. Telenovela, sinetron, atau drama keluarga. 

b. Reality show. 

c. Film dokumenter atau traveling. 

d. Tayangan mode dan gaya. 

5. Hadiah kejutan tanda cinta yang paling diharapkan 

a. Foto kamu berdua dalam pigura yang indah. 

b. DVD film-fillm terkenal. 

c. Pakaian yang menawan. 

d. Perhiasan. 


★ 76 * 



6. Kalau berjalan-jalan dengan si dia, kamu lebih suka 

a. Pergi melihat pemandangan yang indah. 

b. Bermain ke rumahnya. 

c. Melakukan olahraga alam bersama. 

d. Jalan-jalan dengan sedan baru. 

7. Seperti apa rumah impian kamu? 

a. Vilia di tepi pantai. 

b. Rumah biasa dengan halaman luas di pinggiran 
kota. 

c. Rumah di pegunungan. 

d. Apartemen besar di pusat kota. 

8. Makanan apa yang paling kamu sukai? 

a. Kue-kue yang dihias cantik. 

b. Sup ayam buatan sendiri. 

c. Mie bakso yang pedas. 

d. Steak daging sapi. 

9. Apa impian saat kamu kecil? 

a. Penulis buku anak-anak. 

b. Dokter. 


*77 ♦ 



c. Polisi. 

d. Model terkenal. 

10. Jika kamu mendapat penghargaan, penghargaan 
yang ingin diraih? 

a. Sastrawan terbaik. 

b. Pasangan paling harmonis. 

c. Penakluk Gunung Everest. 

d. Bintang film terbaik. 


★ 78 * 



Jawaban 


Sebagian besar jawaban A 

Tipe romantis: kamu termasuk orang yang sentimentil 
dan romantis. Bila kamu senang menonton telenovela, 
sinetron, atau drama, kemungkinan kamu suka 
membayangkan sebagai tokoh dalam kisah cinta tersebut, 
hidup bahagia penuh cinta bersama pasangan adalah 
idaman. 

Sebagian besar jawaban B 

Tipe sederhana: kamu termasuk tipe orang rumahan yang 
lebih suka berada di dalam rumah ketimbang malakukan 
kegiatan outdoor. Macho itu sama sekali bukan tipe kamu. 
Tipe kamu itu manis, sederhana, dan dapat memberimu 
kehidupan yang stabil, aman, nyaman. 

Sebagian besar jawaban C 

Tipe petuaiang: kamu senang menguji nyali, melakukan 
hal-hal yang menyerempet bahaya. Tipe pasangan yang 
sesuai belum tentu harus menyukai kegemaran yang 
sama, tapi paling tidak ia harus mendukung kamu. Meski 
tampaknya mandiri, kamu tetap punya sifat mencintai. 


*79 * 




Sebagian besar jawaban D 

Tipe materialistis: kamu termasuk orang yang 
menyenangi kemewahan dan kehidupan serba gemerlap, 
kamu memerlukan orang-orang yang bisa meningkatkan 
status dan rasa percaya diri. Pengusaha kaya raya adalah 
pasangan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. 


★ 80 ♦ 



18 

Seperti Ap5 clenis Cint5 S^y^? 


Isilah setiap pernyataan dalam tipe cinta dengan Sangat 
Setuju (SS), Setuju (S), Netral/ragu-ragu (N), Tidak Setuju 
(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Selamat Mencoba. 


EroS 


1. Pasangan saya dan saya saling tertarik segera setelah 
pertama kali berjumpa. 

2. Percintaan kami sangat intens dan memuaskan. 

3. Pasangan saya dan saya bisa dengan cepat saling 
terlibat secara emosional. 


★ 81 ★ 




4. Pasangan saya dan saya sungguh-sungguh saling 
mengerti satu sama lain. 

5. Pasangan saya dan saya memiliki fisik yang benar- 
benar sangat sesuai satu sama lain seperti campuran 
kimia. 

6. Saya merasa bahwa pasangan saya sangatlah berarti, 
dan saya sangat berarti baginya. 

7. Pasangan saya memenuhi standar ideal saya akan 
sebuah kecantikan/ketampanan. 

LuduS 


1. Saya berusaha menjaga agar pasangan saya tidak 
ragu sedikit pun akan kesetiaan saya terhadapnya. 

2. Saya dapat dengan mudah selingkuh. 

3. Bila pasangan saya terlalu tergantung pada saya, 
saya akan sedikit mundur. 

4. Saya menikmati percintaan saya dengan beberapa 
pasangan saya. 

5. Saya percaya bahwa pasangan saya tidak akan 
mengetahui kalau saya menyakitinya. 


♦ 82 ♦ 




6. Saya kadang-kadang harus menjaga agar pasangan 
saya tidak menemukan cinta saya yang lain. 

7. Pasangan saya akan terganggu bila dia tahu tentang 
beberapa hal yang pernah saya lakukan bersama 
orang lain. 


Storge 

1. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa persahabatan 
saya dengannya mulai beralih menjadi cinta. 

2. Saya ingin selalu menjadi sahabat bagi pasangan 
saya. 

3. Cinta kami didasari persahabatan yang dalam, bukan 
atas dasar emosi mistis yang misterius. 

4. Untuk menjadi terlihat nyata, cinta kami memerlukan 
sejenak perhatian. 

5. Cinta kami adalah cinta yang paling baik karena 
tumbuh setelah melalui persahabatan yang 
panjang. 

6. Persahabatan kami secara perlahan berubah menjadi 
cinta. 


★ 83 * 




7. Hubungancinta kamiadalahyangpalingmemuaskan 
karena dibangun dari persahabatan yang baik. 


Pragma 

1. Saya memikirkan apa yang pasangan saya akan 
lakukan dalam hidupnya sebelum saya memiliki 
komitmen terhadapnya. 

2. Saya telah berusaha merencanakan hidup saya 
secara hati-hati sebelum memilih pasangan. 

3. Menurut saya, pasangan cinta yang terbaik adalah 
yang memiliki latar belakang yang sama. 

4. Sebelum melibatkan diri secara mendalam dengan 
pasangan, saya berusaha membayangkan kecocokan 
latar belakang keturunannya dengan latar belakang 
saya dalam rangka kemungkinan mendapatkan 
keturunan. 

5. Bagi saya, pertimbangan utama memilih pasangan 
adalah persetujuan keluarga saya. 

6. Bagi saya, faktor penting dalam memilih pasangan 
adalah apakah dia akan menjadi orangtua yang baik 
atau tidak. 


* 84 * 




7. Bagi saya, salah satu pertimbangan dalam memilih 
pasangan adalah bagaimana dia akan dapat 
membantu karier saya. 

Mania 


1. Ketika terjadi sesuatu yang tidak benar antara 
saya dan pasangan saya, perut saya mengalami 
gangguan. 

2. Bila saya bertengkar dengan pasangan, saya merasa 
tertekan sekali bahkan kadang saya berpikir untuk 
bunuh diri. 

3. Kadang saya mendapatkan kesenangan yang luar 
biasa dalam merasakan cinta terhadap pasangan 
saya sampai saya tidak dapat tidur dibuatnya. 

4. Semenjak saya jatuh cinta terhadap pasangan, saya 
mengalami gangguan konsentrasi dan berbagai hal 
lainnya. 

5. Ketika pasangan saya tidak membalas perhatian 
yang saya berikan padanya, saya merasa sakit. 

6. Saya tidak dapat bersantai bila saya tahu atau 
mengira bahwa pasangan saya sedang bersama 
orang lain. 


♦ 85 * 




7. Bila pasangan saya mengabaikan saya untuk 
beberapa waktu, saya kadang-kadang merasa 
melakukan tindakan bodoh untuk mendapatkan 
perhatiannya kembali. 

Agape 

1. Saya berusaha selalu membantu pasangan saya 
melalui waktu-waktu yang sulit baginya. 

2. Saya biasanya berkeinginan untuk mengorbankan 
keinginan saya demi pasangan saya agar mencapai 
apa yang diinginkannya. 

3. Bila pasangan saya marah terhadap saya, saya tetap 
mencintainya sepenuhnya dan tanpa syarat. 

4. Apa pun yang saya miliki adalah milik pasangan saya 
untuk digunakannya, bilamana ia memilihnya. 

5. Saya lebih suka saya yang menderita daripada 
pasangan saya yang menderita. 

6. Saya tidak dapat berbahagia kecuali jika saya 
memberikan kebahagiaan pada pasangan saya 
sebelum saya sendiri. 

7. Saya akan menanggung segala sesuatunya demi 
pasangan saya. 


★ 86 ♦ 




Sekarang, beri skor pada pilihan kamu: 

Sangat Setuju (SS) = 1 
Setuju (S) = 2 
Netral (N) = 3 
Tidak Setuju (TS) = 4 
Sangat Tidak Setuju (STS) = 5. 

Jumlahkan seluruh skor yang diperoleh di setiap tipe 
cinta. Selanjutnya, bagi dengan 7. 

Misalnya, pada tipe Eros, kamu memperoleh poin 14. 
Berarti = 14/7 = 2. 

Jumlahkan dan bagi 7 semua tipe cinta. Nilai terkecil yang 
kamu peroleh dalam satu jenis cinta, berarti itulah jenis 
cinta yang sesuai dengan kepribadian kamu. Bila ada dua 
atau lebih nilai terkecil. Bisa jadi, kamu memiliki lebih dari 
satu jenis cinta atau kombinasi dari tipe-tipe cinta. 

lipe Cinta 

Eros adalah cinta yang berdasarkan pada hawa nafsu 
seksual (passion). Ada ketertarikan secara fisik dan rasa 
ingin memiliki. 


★ 87 ★ 




Lodus adalah cinta yang main-main dan tidak serius, 
biasanya tidak ada unsur komitmen dalam cinta ini, orang 
yang memiliki cinta ini biasanya memiliki kepribadian yang 
tidak dewasa dan kekanak-kanakan. 

Storge adalah jenis cinta yang menekankan pada 
hubungan persahabatan, hangat, akrab, dan kurang 
menekankan unsur hawa nafsu biologis. 

Pragma adalah cinta yang didasarkan pada logika dan 
realistis. Cinta karena mendapat keuntungan (materi) dari 
orang yang cintai. Bila tidak lagi mendapat keuntungan, 
bisanya akan segera menyudahi hubungan. 

Mania adalah cinta yang posesif dan ingin memiliki. 

Agape adalah cinta tanpa pamrih, tulus, dan ikhlas 
mencintai, bukan karena maksud tertentu, tetapi rela 
berkoban. 


★ 88 ♦ 



14 

(Ce65r\diu5r\ l/ubung<9n? 


i^erikut adalah tes untuk mengetahui apakah kita 
mengalami kecanduan hubungan atau tidak. Pilihlah 
pernyataan yang paling menggambarkan diri kita sendiri. 

1. Ketika saya jujur mengenai diri saya dan hubungan 

saya, saya lebih mungkin untuk percaya bahwa .... 

a. Saya akan tidak mampu untuk bertahan tanpa 
hubungan ini 

b. Saya membutuhkan hubungan ini, tapi jika harus 
berakhir demi kebaikan, tidak jadi masalah 
untuk saya 

c. Saya akan baik-baik saja jika hubungan ini 
hancur 


★ 89 ♦ 



2. Ketika saya jujur mengenai diri saya dan hubungan 

saya, saya lebih mungkin untuk percaya bahwa .... 

a. Saya tidak berharga, dan saya kadang-kadang 
heran mengapa pasangan saya tetap bertahan 
dengan saya 

b. Kami memiliki harga yang sama dan beruntung 
mendapatkan pasangan 

c. Saya orang yang berharga, dan pasangan saya 
beruntung mendapatkan saya 

3. Secara umum, saya menganggap hubungan saya .... 

a. Menunjukkan keintiman/kedekatan satu sama 
lain. 

b. Cenderung datar dan biasa saja 

c. Ada jarak antara saya dan pasangan saya 

4. Saya kadang-kadang merasa bahwa hubungan saya 

a. Menunjukkan bahwa saya hidup 

b. Ada untuk membantu saya 

c. Hanyalah sebuah status 


* 90 * 



5. Secara umum saya harus mengatakan bahwa .... 

a. Saya tergantung pada hubungan saya 

b. Saya membutuhkan hubungan saya 

c. Saya tidak tergantung pada hubungan saya 

6. Secara umum saya cenderung merasa bahwa .... 

a. Saya bingung, kurang fokus dan kurang bisa 
berpikir jernih 

b. Saya berpikir jernih dan merasa benar sesuai 
tujuan 

c. Saya cuek dan kurang memperhatikan hubungan 

7. Secara umum komunikasi yang terjalin dalam 
hubungan saya (mengenai siapa saya, apa yang saya 
sukai dan apa yang saya inginkan dalam hubungan) 
adalah.... 

a. Terlalu sering tidak jujur 

b. Sangat jarang tidak jujur 

c. Selalu berusaha jujur 

8. Dalam hubungan saya, saya .... 

a. Secara berhati-hati memonitor kesan yang saya 
berikan pada pasangan saya 


★ 9l * 



b. Bertindak spontan saja, apa yang dirasakan 
itulah yang diungkapkan 

c. Bertindak apa adanya, sesuai dengan yang saya 
anggap baik 

9. Dari waktu ke waktu, saya harus menjadi.... 

a. Lebih menuntut pasangan saya untuk ada 
bersama saya 

b. Mulai terikat dengan pasangan saya 

c. Tidak menuntut banyak dari pasangan saya 

10. Secara umum saya merasa hubungan saya memiliki 

ciri .... 

a. Berorientasi pada saya (fokus pada diri saya) 

b. Berfokus pada tujuan dari sebuah hubungan 

c. Berfokus pada status yang dijalani 


* 



Jawaban 


Baik, sekarang mari kita hitung nilainya. 

Pilihan A bernilai = 3, 

Pilihan B bernilai = 2 
Pilihan C bernilai = 1 

Nilai 10-17 

Kamu menganggap hubungan hanya sebatas pelengkap, 
status, dan tidak terlalu penting dalam menjalaninya, 
kamu bisa terlepas dari hubungannya dan cenderung 
tidak serius dalam menjalani hubungan tersebut. 

Nilai 18-24 

Kamu merasa membutuhkan sebuah hubungan, tapi tidak 
mau memaksakan sebuah hubungan, cukup ideal dalam 
membina sebuah hubungan yang baik karena hubungan 
yang ideal adalah hubungan yang saling membangun 
tanpa harus ada pengekangan. 

Nilai 25-30 

Kamu mulai terikat dalam satu hubungan, berhati-hatilah, 
coba kembalikan fokus dari tujuan hubungan tersebut. 


★ 93 ★ 




Jangan terlalu bergantung pada hubungan tersebut 
karena hubungan yang terlalu mengikat dan menjadi 
“candu” akan merugikan kedua belah pihak. 


★ 94 ★ 




Apafcali 6etul-betul 
Mengenal Pasangan Sa^a? 


T.S ini untuk mengetahui apakah kita mengenal cukup 
dekat pasangan, seperti layaknya teman dekat atau tidak. 
Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan “Ya” 
jika sesuai dengan diri kita, atau jawablah “Tidak” jika 
bertentangan dengan diri kita. 

1. Saya dapat menyebutkan nama teman terbaik 
pasangan saya. 

2. Saya tahu apa yang baru-baru ini membuat stres 
pasangan saya. 

3. Saya tahu nama beberapa orang yang telah membuat 
pasangan saya tersinggung belakangan ini. 


* 95 * 



4. Saya dapat mengatakan beberapa impian hidup 
pasangan saya. 

5. Saya dapat mengatakan filosofi hidup pasangan 
saya. 

6. Saya bisa mendaftar rekan-rekan pasangan saya. 

7. Saya merasa bahwa pasangan saya mengetahui diri 
saya dengan baik. 

8. Ketika kami terpisah, saya sering memikirkan 
pasangan saya dengan penuh perhatian dan kasih 
sayang. 

9. Saya sering menyentuh dan memeluk pasangan saya 
dengan penuh perasaan. 

10. Pasangan saya sungguh-sungguh menghormati 
saya. 

11. Ada api yang menyala dan gairah yang berkobar 
dalam hubungan kami. 

12. Romantisme adalah bagian dalam hubungan kami. 

13. Pasangan saya menghargai sesuatu yang saya 
lakukan dalam hubungan kami. 

14. Secara umum pasangan saya menyukai kepribadian 
saya. 

15. Hubungan kami sangat menyenangkan. 


* 96 * 



16. Komunikasi yang terjalin secara bersama membuat 
kami bahagia. 

17. Pasangan saya adalah teman terbaik saya. 

18. Kami baru saja berbicara tentang cinta kami satu 
sama lain. 

19. Ada banyak memberi dan menerima dalam diskusi 
kami. 

20. Pasangan saya mendengarkan saya penuh hormat 
meskipun kami tidak saling setuju. 

21. Pasangan saya biasanya memberikan bantuan besar 
sebagai penyelesai masalah. 

22. Secara umum nilai-nilai dan tujuan hidup kami 
bersesuaian. 


★ 97 ★ 



JAWABAN 


Jika jawaban “YA” berjumlah 15 atau lebih, maka berarti 
kamu memiliki kekuatan dalam hubungan dengan 
pasangan kamu. Bisa dikatakan, kamu cukup dekat 
dengan pasangan, kamu mengenalnya cukup baik. 
Selamat. Hubungan kamu berpotensi terus stabil dan 
membahagiakan 

Jika jawaban “YA” berjumlah 8-14, saat ini adalah 
waktu yang sangat penting bagi kamu. Ada banyak 
kekuatan yang bisa kamu bangun untuk memperkokoh 
hubungan. Namun, ada juga beberapa hal yang harus 
lebih diperhatikan. Jika kamu ingin lebih berbahagia dan 
stabil dalam menjalin hubungan, berusahalah untuk terus 
membangun kedekatan dengan pasangan. 

Jika jawaban “YA” berjumlah 7 atau kurang, hubungan 
kamu sedang dalam masalah. Hanya satu cara untuk 
membuat hubungan kamu stabil dan membahagiakan, 
berusahalah memperbaikinya. Kenali pasangan dengan 
lebih baik. Semakin kamu mengenal pasangan, semakin 
mudah bagi kamu untuk membangun hubungan yang 
membahagiakan. 


★ 98 * 




16 

Apakafi Temasufc Orang 
yang Setia? 


Jawab pernyataan ini, pilih yang lebih cocok dengan 
kepribadian kita. Berusahalah untuk jujur. 

1. Ketika tiba-tiba handphone berdering. Tanpa diduga, 
itu adalah nomor mantan pacar yang ingin mengajak 
bertemu. Reaksi saya .... 

a. Hati bergetar dan pikiran melayang. Saya akan 
langsung mengiyakan dan mempersiapkan 
penampilan terbaik. Toh, sekarang dia masih 
menjadi sahabat. 

b. Saya akan menolaknya dengan halus, dengan 
mengatakan ada acara/kegiatan lain. 

c. Menolaknya mentah-mentah. Lalu menanyakan, 
apa alasannya menelepon saya. 


★ 99 * 



2 . Saat berada di kereta api dalam perjalanan jauh, 
kebetulan teman duduk sebangku sesuai dengan 
“tipe”. Dia sosok sangat supel dan ramah. Yang akan 
saya lakukan.... 

a. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk 
mengajaknya mengobrol sampai puas selama 
perjalanan. Tidak lupa, saya akan memintanya 
untuk berbagi nomor telepon genggam. 

b. Tidak bisa menyembunyikan perasaan senang. 
Namun, saya masih bisa menjaga sikap sebagai 
seseorang yang sudah punya pasangan. 

c. Berbicara seadanya, selanjutnya sibuk membaca 
novel kesayangan atau majalah. 

3. Mana sajakah di antara hal-hal di bawah ini sering 
dilakukan. Jawaban boleh lebih dari satu. Dan boleh 
juga tidak menjawab. 

a. Bertemu dan berinteraksi dengan lawan jenis. 

b. Menumpang kendaraan lawan jenis. 

c. Berkumpul dan bertemu dengan mantan teman- 
teman, termasuk mantan pacar. 


★ lOO * 



4. Jika memiliki teman lawan jenis, topik pembicaraan 
yang biasa saya diperbincangkan .... 

a. Topik-topik umum yang hangat dan menarik. 
Termasuk kejadian-kejadian aktual pada hari 
itu. 

b. Hampir semua topik pembicaraan, termasuk 
masalah pribadi dan keluarga. Toh, dia sahabat 
sejati dan dapat saya percaya. 

c. Hanya masalah-masalah kantor. Di luar itu, kami 
tidak pernah membicarakannya. 

5. Menurut saya, “Teman Tapi Mesra” adalah .... 

a. Tidak tahu dan tidak mau tahu. 

b. Itu sebuah hubungan wajar. Asal tahu 
batasannya, tidak masalah dan tidak 
berpengaruh kepada keutuhan keluarga. 

c. Sebaiknya dihindari karena bisa terjerumus 
pada perselingkuhan. 

6. Suatu saat rekan kerja sekaligus teman dekat 
bergelagat “menaksir”. Dia sering mengirimi hadiah 
plus SMS mesra. Biasanya respon saya adalah .... 


* lOl ★ 



a. Mulai waspada. Termasuk bersiap memutuskan 
hubungan kawan jika dia benar-benar 
mengatakan cinta. 

b. Woi, indahnya. Saya akan sangat menikmatinya 
dan berharap ia juga menikmatinya. 

c. Menganggap perbuatan sia-sia dan membuang- 
buang waktu. 

7. Suatu hari ketika seorang teman datang dan memuji- 
muji prestasi. Dia tidak hanya menepuk pundak, lalu 
berbicara dengan jarak yang sangat dekat. Reaksi 
saya.... 

a. Saya langsung menunjukkan raut muka tak 
ramah. 

b. Saya tak bisa menahan luapan emosi untuk 
memarahinya. 

c. Terkejut, tapi selanjutnya saya akan larut dalam 
buaiannya. 

8. Hal-hal di bawah ini pernah dilakukan kepada teman 
lawan jenis. Jawaban boleh lebih dari satu, atau 
boleh tidak menjawab. 


★ 102 ★ 



a. Saya memintanya agar menceritakan masalah 
pribadi. 

b. Saya akan membalas SMS-nya yang menggoda. 

c. Saya akan menceritakan keburukan dari 
pasangannya. 

9. Pada suatu kesempatan, ketika menonton film 

bertopik perselingkuhan di televisi. Sikap saya adalah 

a. Langsung mengambil remote teve, lalu 
memindahkan saluran. 

b. Saya seolah-olah mendapat ide baru untuk 
menirunya. Berselingkuh merupakan variasi 
hubungan yang umum dan wajar. Toh, dalam 
film itu, perselingkuhan tidak selalu berakhir 
dengan perceraian, justru menambah hangat 
hubungan. 

c. Menikmati cerita dalam film, tapi tetap 
beranggapan, perselingkuhan lebih banyak 
dampak negatif ketimbang positif. 


★ 103 ★ 



10. Cara saya memandang hubungan dengan pasangan 


a. Sangat hangat dan menggairahkan. Kami 
terbuka dan saling percaya satu sama lain. 

b. Biasa-biasa saja. 

c. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya 
bicarakan langsung dengan pasangan. 


* 104 * 



reROLEHAN NILAI 


1. a = 3,- b = 2; c = 1. 

2. a = 3; b = 2; c = 1. 

3. Nilai 1 untuk setiap jawaban. 

4. a = 2; b = 3; c = 1. 

5. a = 1; b = 3; c = 2. 

6. a = 2; b = 3; c = 1. 

7. a = 2; b = 1; c = 3. 

8. Nilai 1 untuk setiap jawaban 

9. a = 1; b = 3; c = 2. 

10. a = 2; b = 1; c = 3. 

Mari kita cocokkan jawaban, lalu hitung jumlahnya. 

Nilai 21 - 36 

Kamu termasuk gampang terjerumus dalam lubang 
perselingkuhan. Jangan-jangan tanpa menyadarinya, 
kamu merupakan tipe petualang cinta? Saat dilanda 
kebosanan, mencari sosok lain yang bisa memberi 
perhatian dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan 
yang datang. Ada seseorang yang menarik tak segan 
untuk berkenalan dan berhubungan lebih lanjut. Hati- 


★ 105 * 





hati lo, meski awalnya hanya teman dekat, bukan tidak 
mungkin hubungan kamu akan semakin jauh dan dalam. 
Akan bijaksana bila kamu mulai menjaga jarak saat 
berhubungan dengan lawan jenis. 

Pikirkanlah pentingnya keutuhan kamu dengan pasangan. 
Tak perlu merusaknya dengan membagi cinta dan 
perhatian dengan orang lain. 

Nilai 11 - 20 

Selamat! Selain tidak mudah terbujuk rayu lawan jenis, 
kamu juga tipe orang yang sangat menyenangkan. 
Menolak tanpa harus menyakiti. Menjaga hubungan 
keluarga tanpa harus renggang dengan teman. Berbagai 
perangkap tampaknya tidak berhasil menjerat kamu. 
Kamu punya komitmen kuat dalam mempertahankan 
keutuhan rumah tangga. 

Nilai 0-10 poin 

Kamu memang tidak gampang tertarik pada lawan jenis. 
Risiko perselingkuhan kamu juga sangat kecil. Hanya, 
hati-hati dengan jalinan relasi, baik dengan teman, rekan 
kerja, atau atasan bisa terganggu. Kamu dianggap sebagai 
orang yang tidak menyenangkan. Basa-basi sangat jauh 
dari kehidupan kamu. Kamu juga menganggap segala 


★ 106 * 



sesuatu dengan hitam putih. Jangan heran, jika banyak 
teman kamu akan beringsut, teman-teman kantor juga 
akan ogah mendekati kamu. Bagi mereka, kamu termasuk 
sosok yang tidak asyik diajak berteman. 


* 107 ★ 



"^iilcinlcanUfi bskws kehidupsri 
k.sHsr\ k.^r eulcup 
bei4iSrQS untuk diipeguiingkiin 
hingga .^51 metyemput.” 

Charles Mages 






f^psksk Ksm Siiliabat ysng 

13aik? 


1. Saat bertemu dengan sahabat, apa yang biasa kamu 
lakukan? 

a. Menyapanya dengan baik, dan mulai 
menanyakan kabarnya. 

b. Menceritakan hal penting yang terjadi dalam 
hidup kamu. 

c. Menceritakan kabar, gosip terbaru yang terjadi. 

2. Seberapa sering sahabat kamu menceritakan 
rahasianya kepada kamu? 

a. Beberapa kali, jika ia memang merasa perlu. 

b. Semua rahasianya diceritakannya. 

c. la menyimpan rahasianya untuk dirinya sendiri. 


* 109 * 



3- Saat seorang sahabat bercerita tentang sesuatu, apa 
yang biasanya kamu lakukan? 

a. Menanggapi dan ingin mencari tahu lebih jauh. 

b. Menghormatinya dengan mendengarkan apa 
yang ia bicarakan. 

c. Berusaha untuk mengingat apa yang ia 
ceritakan. 

4. Apa yangterjadi jika tanpa sadar kamu menceritakan 
rahasia sahabatmu pada orang lain? 

a. Marah besar dan persahabatan pun rusak. 

b. Biasa saja, tidak terlalu dipermasalahkan, toh 
sudah terjadi. 

c. Kecewa dan cenderung menjaga jarak. 

5. Apa yang terjadi ketika sahabat kamu berhasil 
mencapai kesuksesan? 

a. Mengucapkan selamat dan turut bangga. 

b. Menjadi bagian dari suksesnya. 

c. Menjadi iri dan diam saja. 


★ 11 n ★ 



6. Mana yang lebih kamu pilih? 

a. Berbohong, tapi menyenangkan sahabat. 

b. Sedikit berbohong agar tidak melukai perasaan 
sahabat. 

c. Jujur, walaupun melukai dan mengecewakan 
sahabat. 

7. Jika seorang sahabat mendapatkan nilai yang lebih 

bagus dari nilai kamu, apa yang kamu lakukan? 

a. Sedikit kesal, tapi berusaha untuk ikut bahagia. 

b. Merasa iri dan kesal karena tidak bisa lebih 
baik. 

c. Berusaha berjuang untuk lebih baik dari dia. 

8. Apa yang kamu lakukan ketika seorang sahabat 

mengatakan impiannya pada kamu? 

a. Berusaha realistis, jika memang tidak mungkin 
jangan bermimpi. 

b. Menghargai impiannya dan mendengarkannya. 

c. ikut serta mewujudkan impiannya. 





9 - Saat memilih antara acara keluarga penting dengan 
acara kumpul-kumpul bersama sahabat, mana yang 
kamu pilih? 

a. Lebih memilih acara keluarga karena sangat 
penting. 

b. Lebih memilih acara sahabat karena sahabat 
lebih penting. 

c. Memberikan pengertian dan membuat skala 
prioritas mana yang lebih penting. 

10. Saat kamu dan sahabat menyukai orang yang sama, 
apa yang akan kamu lakukan? 

a. Merelakannya demi sahabat karena persahabatan 
jauh lebih penting. 

b. Berusaha untuk mendapatkan karena urusan 
cinta berbeda dengan persahabatan. 

c. Bersaing secara sehat dan berlapang dada 
untuk merelakannya. 


•k 11 ^ ★ 



Penilaian: 


1 . A = 2,-B = 3,-C = i. 

2. A = 3,- B = 2 ; C = 1. 

3. A = 2; B = 3; C = 2. 

4. A = 1; B = 1; C = 2. 

5. A = 2,-B = 2,-C = 1. 

6. A = 2; B = 2; C = 3. 

7. A = 2; B = 1; C = 2. 

8. A = 2; B = 3; C = 3. 

9. A = 1; B = 2; C = 3. 

10. A = 2,-B = 2,-C = 3 

Mari kita hitung, berapa nilai total yang kita peroleh! 

Nilai 14 -19 

Kamutermasukteman yang baik, tapi belum bisa dikatakan 
sebagai sahabat. Ada beberapa hal yang menjadikan 
kedekatan kamu dan seorang temanmu dikatakan masih 
memiliki batasan tertentu. Perhatian, keterbukaan, dan 
kepercayaan yang kamu miliki masih dalam kadar yang 
biasa saja. 


★ 113 * 





Nilai 19 - 24 

Kamu termasuk kategori teman dekat, lebih dari sekadar 
teman biasa. Adanya kepercayaan di dalam hubungan, 
membuat persahabatan kamu menjadi lebih baik. 

Nilai 24 - 27 

Kamu adalah sorang sahabat yang baik, kamu memiliki 
sikap saling membangun, pengertian, dan kebaikan. 
Sahabat kamu adalah orang yang beruntung karena bisa 
mengenal kamu. Dalam hubungannya, kamu menjadi 
magnet yang membuat persahabatan tampak menjadi 
ideal dan saling membutuhkan. Selamat! 


* 114 * 



18 

Apakafi Pasangan Karpu Siap 
Meijjadi Pendamping -Hidup? 

1. Apa yang dilakukan pasangan kamu ketika kamu 
memiliki kegiatan sendiri di luar? 

a. Melarang dan tidak memperbolehkannya. 

b. Memperbolehkan dengan beberapa syarat. 

c. Selalu memperbolehkannya. 

2. Apakah pasangan kamu menyediakan ruang 
kebebasan untuk bergaul? 

a. Pasangan saya terlalu mengekang saya. 

b. Ada kebebasan, tetapi tetap pada batasan 
tertentu. 

c. Saya bebas bergaul dengan siapa pun yang saya 
suka. 


★ 115 * 



3- Bagaimana pandangan pasangan kamu mengenai 
teman atau sahabat yang kamu miliki? 

a. Dia tidak menyukai teman-teman saya. 

b. Dia berhubungan baik dengan teman dan 
sahabat saya. 

c. Dia kurang mengetahui dengan siapa saja saya 
bergaul. 

4. Apakah kamu dan pasangan saling tergantung satu 
sama lain? 

a. Saya tergantung dengan pasangan saya. 

b. Kami berdua saling membutuhkan. 

c. Saya mandiri dan tidak tergantung sama sekali. 

5. Apa yang biasa pasangan kamu lakukan, jika ada 
kepentingan yang harus dikorbankan? 

a. Selalu mengeluh dan agak marah 

b. Berusaha untuk berkomunikasi dengan baik 

c. Merasa biasa saja, tidak terlalu dipermasalahkan 

6. Apakah masih ada kesalahan pasangan yang sedang 
kamu sembunyikan? 

a. Banyak kesalahannya yang tidak saya bicarakan 


■k 11 ^ * 



b. Ada beberapa, saya masih menungu waktu 
yang tepat 

c. Semua kesalahannya saya bicarakan blak-blakan 

7. Apakah ada peristiwa yang membuat kamu tidak 
dapat memaafkan pasangan? 

a. Tidak ada sama sekali 

b. Ada beberapa hal 

c. Banyak sekali yang tidak bisa saya maafkan 

8. Apa yang biasa kamu dan pasanganmu lakukan jika 
ada sesuatu yang salah dalam hubungan kalian? 

a. Bertengkar, tapi kemudian akur kembali, tidak 
jarang saling diam. 

b. Bicara, komunikasikan apa yang salah. 

c. Diam saja, karena nanti juga akan mengerti 
sendiri. 

9. Apakah pasanganmu sering mengomentari kamu? 

a. Komentarnya tajam, jika ada yang salah dalam 
sikap dan penampilan. 

b. Sering berkomentar jika ada yang salah. 

c. Selalu memuji saya. 


* 117 ★ 



10 . 


Apakah kamu merasa pasanganmu mengerti apa 
yang kamu butuhkan? 

a. Tidak mengerti sama sekali. 

b. Mengerti dengan baik. 

c. Sangat mengerti apa yang saya butuhkan. 

11. Apakah kalian memiliki tabungan bersama? 

a. Tidak sama sekali. 

b. Iya, kami memiliki. 

c. Baru akan direncakan untuk dibuat. 

12. Apakah kamu tahu berapa penghasilan pasanganmu? 

a. Tidak tahu sama sekali. 

b. Tahu, berdasarkan apa yang ia beri tahu. 

c. Tidak perlu dan tidak mau tahu. 


•k 118 ★ 



Penilaian: 


A = 1 
B = 2 
C = 3 

Nilai 12 -19 

Kamu dan pasanganmu masih kurang memiliki kedekatan, 
ada beberapa hal yang wajib dimiliki pasangan yang tidak 
kalian miliki, kurang adanya kepercayaan, kejujuran, dan 
kedekatan secara pribadi. Hal inilah yang akan menjadi 
penghambat dalam hubungan kalian nantinya. 

Nilai 20 - 28 

Kamu dan pasanganmu adalah pasangan yang cukup 
ideal, kalian memiliki kemandirian, saling percaya dan 
orientasi yang baik dalam menjalin sebuah hubungan. Jika 
diteruskan dan dikenalkan lebih jauh lagi, bisa jadi kamu 
dan pendampingmu menjadi pasangan yang baik. 

Nilai 29 - 36 

Kalian kurang mengenal satu sama lain, masih terlalu 
dini untuk disebut sebagai pasangan yang ideal, perlu 
adanya kejujuran dalam sebuah hubungan agar menjadi 
hubungan yang baik. 


* 119 * 




'(CaUu kalian ingin rnelifiat 
masa lalu, lifiatlafi keadaan 
kalian saat ini. (Calau kalian 
ingin melifiat seperti apa masa 
depan, lifiatlafi seberapa keras 
usaha kalian saat ini.” 

^ Peribahasa Cina ^ 





Tes Persepsi Cinta 


T« berikut untuk melihat persepsi kita terhadap cinta. 
Tidak perlu menerka jawaban, jawab saja dengan apa 
yang pertama kali muncul dalam pikiran kita. 

1. Bila saya hanya dapat menyelamatkan satu jenis 
binatang pada saat dunia akan kiamat, binatang 
yang akan saya pilih untuk diselamatkan .... 

a. Kelinci c. Rusa 

b. Domba d. Kuda 

2. Pada saat saya jalan-jalan di Afrika, saya berkenalan 
dengan salah satu kepala suku di sana. Ketika akan 
pulang, saya diperkenankan membawa satu jenis 
binatang. Binatang yang akan saya pilih .... 


★ I2l * 



a. Monyet 

b. Singa 


c. Ular 

d. Jerapah 


3. Karena melakukan suatu dosa yang besar, Tuhan 
menghukum saya menjadi seekor binatang. Bila saya 
diperbolehkan untuk memilih, saya akan menjadi 

a. Anjing c. Kuda 

b. Kucing d. Ular 

4. Bila saya memiliki power/kekuatan untuk memusnahkan 
satu jenis binatang dari muka bumi ini, binatang yang 
akan saya musnahkan adalah .... 

a. Singa c. Buaya 

b. Ular d. Ikan Hiu 

5. Suatu hari, saya bertemu dengan seekor binatang 
yang dapat berbicara menggunakan bahasa manusia. 
Binatang yang ingin saya ajak berbicara .... 

a. Domba c. Kelinci 

b. Kuda d. Burung 

6. Di suatu pulau terpencil, hanya boleh memilih satu 
mahluk hidup untuk dijadikan teman. Saya akan 
memilih mahluk.... 


♦ 122 * 



a. Manusia 


c. Sapi 

d. Burung 


b. Babi 

7. Sekali lagi, memiliki kekuatan super power yang 
dapat menjinakkan binatang. Saya akan memilih 
binatang... untuk dijadikan peliharanan. 

a. Dinosaurus c. Beruang Kutub 

b. Harimau Putih d. Leopard 

8. Bila memiliki waktu 5 menit untuk jadi binatang. Saya 
ingin menjadi binatang.... 

a. Singa c. Kuda 

b. Kucing d. Merpati 


* 123 i’ 



JAWABAN 


1. Tipe pasangan yang dapat membuat kamu 
menyukainya. 

Kelinci : Orang yang mempunyai kepribadian 
ganda, dari luar sedingin es, tapi dalam 
hatinya sepanas api. 

Domba : Orang yang penurut dan ramah. 

Rusa : Orang yang molek, elok, dan penuh 
aturan. 

Kuda : Orang yang tidak mau hidup 

terkungkung dan terkekang, hidup 
penuh kebebasan. 

2. Dalam proses pendekatan dan pengejaran, 
pendekatan macam apa yang bisa membuat 
kamu jatuh cinta? 

Monyet : Kreatif, tidak pernah membuat kamu 
bosan. 

Singa : Terus terang (blak-blakan), si dia 

mengutarakan suka pada kamu secara 
langsung. 


■k 12.^ * 




Ular 


: Moody, kadang dingin kadang panas, 
tidak pasti. 

Jerapah : Sabar dan penuh pengertian. Tidak 
pernah kapok dengan kamu. 

3. Impresi apa yang ingin kamu berikan pada 
pasangan? 

Anjing : Setia, dapat dipercaya, dan tidak 

pernah berubah. 

Kucing : Modis. 

Kuda : Optimis. 

Ular : Fleksibel. 

4. Kejadian apa yang akan menyebabkan 
kamu putus dengan pasangan atau karakter 
yang paling kamu benci? 

Singa : Cowok atau cewek yang congkak, 
sombong, angkuh, dan sok berkuasa 
akan membuat kamu jengkel. 

Ular : Emosional, terlalu dipengaruhi 

oleh mood. kamu sendiri tidak tahu 
bagaimana membuat dia senang. 
Buaya : Kejam, berdarah dingin, dan ironik. 


* 125 * 



Ikan Hiu : Insecure (susah percaya pada kamu 
atau kamu tidak akan pernah percaya 
pada dia), bimbang. 

5. Hubungan macam apa yang ingin kamu 
bina dengan pasangan? 

Domba : Tradisional, tanpa berbicara apa pun, 
pasangan kamu bakalan tahu apa yang 
kamu mau. Kamu dan pasangan bisa 
berkomunikasi dari hati ke hati. 

Kuda : kamu dan pasangan bisa berbicara 
terus terang tentang semua hal. Dan, 
tidak ada rahasia-rahasiaan di antara 
kamu dan pasangan. 

Kelinci : Hubungan yang membuat kamu 
tenang, damai, dan selalu jatuh cinta 
pada pasangan. 

Burung : kamu tidak hanya peduli tentang 
hubungan saat ini, tapi kamu juga peduli 
tentang hubungan jangka panjang yang 
dapat tumbuh seiring dengan waktu. 


* 126 * 



6. Kehidupan setelah menikah, apakah kamu 
akan menyeleweng? 

Manusia : kamu peduli terhadap lingkungan dan 
moral, tidak bakalan ‘macam-macam’ 
setelah menikah. 

Babi : kamu tidak tahan godaan dan hawa 

napsu, kemungkinan besar akan 
menyeleweng. 

Sapi : Toleran, kamu berusaha keras untuk 

tidak menyeleweng. 

Burung : Kamu tidak pernah stabil, malah sebenarnya 
kamu tidak cocok dengan si dia. 

7. Menurut kamu, pernikahan adalah .... 

Dinosaurus : Kamu cukup pesimistik, menurut 
kamu tidak ada yang namanya 
pernikahan bahagia. 

Harimau Putih : Menurut kamu, pernikahan adalah 
sesuatu yang berharga. Sekali kam u 
menikah, kamu akan menghargai 
ikatan itu dan pasangan kamu. 


★ 127 * 



Beruang Kutub : Kamu takut akan pernikahan. 

Menurut kamu, kamu tidak akan 
bebas setelah menikah. 

Leopard : Kamu selalu berkeinginan untuk 

menikah, tapi kamu sendiri tidak 
mengerti apa artinya. 

8. Saat ini, apa yang kamu ketahui tentang 
Cinta? 

Singa : Kamu selalu haus akan cinta, berbuat 
segalanya demi cinta, tapi tidak 
gampang jatuh cinta. Dengan kata 
lain, kamu sulit jatuh cinta, tetapi bila 
sudah jatuh cinta, kamu rela berkorban 
nyawa untuk cinta. 

Kucing : Kamu cukup egois, menurutkamu cinta 
itu sesuatu yang gampang didapat dan 
gampang pula untuk dibuang begitu 
saja. 

Kuda : Kamu tidak mau terkekang oleh 
hubungan yang serius. 

Merpati : Menurut kamu, cinta itu adalah komitmen 
berdua, antara kamu dan dia. 


★ 128 * 



20 

M^u Tlifiu Mirv5t lOrier fCsm? 


Ooba dibaca, mana yang lebih mendekati dan identik 
dengan diri kita. Tandai pernyataan yang paling pas 
dengan diri kita. 

Realistic (R) 

1. Saya suka memperbaiki alat-alat listrik. 

2. Saya suka memperbaiki motor. 

3. Saya suka memperbaiki peralatan mekanik. 

4. Saya suka menggunakan perkakas bengkel dan 
mesin. 

5. Saya mampu membuat gambar dengan skala. 


* 129 * 




6. Saya mampu menggunakan peralatan mesin (misal 
bor listrik atau mesin jahit). 

7. Saya mampu melakukan perbaikan kecil pada alat 
listrik. 

8. Saya mampu melakukan perbaikan kecil pada pipa 
air, keran, dll. 

9. Saya tertarik menjadi mekanik pesawat terbang. 

10. Saya tertarik menjadi penanggung jawab 

keamanan. 

11. Saya tertarik menjadi mekanik/montir mobil. 

12. Saya tertarik menjadi pengrajin kayu. 

13. Saya tertarik menjadi spesialis perikanan/ 

margasatwa. 

14. Saya tertarik menjadi operator alat-alat berat. 

15. Saya tertarik menjadi pengawas konstruksi 
bangunan. 

16. Saya tertarik menjadi pengemudi bis. 

17. Saya tertarik menjadi insinyur otomotif. 

18. Saya tertarik menjadi ahli mesin. 

Jumlah yang sesuai:_ 


<^130 * 



Investigative (l) 

1. Saya suka membaca buku ilmiah atau majalah 
ilmiah. 

2. Saya suka bekerja di laboratorium. 

3. Saya suka mengerjakan suatu proyek ilmiah. 

4. Saya suka mempelajari suatu teori ilmiah. 

5. Saya suka membaca mengenai topik-topik khusus 
atau keinginan sendiri. 

6. Saya suka menerapkan matematika dalam masalah 
praktis. 

7. Saya mampu melakukan percobaan atau penelitian 
ilmiah. 

8. Saya mampu memprogram komputer untuk 
mempelajari masalah ilmiah. 

9. Saya mampu mengintepretasikan rumus kimia 
sederhana. 

10. Saya mampu mengerti mengapa satelit buatan 
manusia tidak jatuh ke bumi. 

11. Saya mampu menyebutkan tiga makanan yang 
memiliki protein tinggi. 

12. Saya tertarik menjadi ahli biologi/hayati. 


★ 131 * 




13- Saya tertarik menjadi ahli astronomi/bintang. 

14. Saya tertarik menjadi teknisi laboratorium medis. 

15. Saya tertarik menjadi ahli kimia. 

16. Saya tertarik menjadi ilmuwan peneliti. 

17. Saya tertarik menjadi ahli geologi. 

18. Saya tertarik menjadi pekerja riset ilmiah. 

Jumlah yang sesuai:_ 

Artistic (a) 

1. Saya suka membuat sketsa, menggambar, atau 
melukis. 

2. Saya suka menjadi pemain dalam kelompok musik, 
orkestra, atau teater. 

3. Saya suka merancang perabotan, pakaian, atau 
poster. 

4. Saya suka bermain dalam suatu band, kelompok, 
atau orchestra. 

5. Saya suka memainkan alat musik. 

6. Saya suka menulis untuk suatu majalah atau koran. 

7. Saya suka membuat lukisan atau foto orang. 


♦ 132 ♦ 




8. Saya suka menulis novel atau cerita. 

9. Saya suka membaca atau menulis puisi. 

10. Saya mampu memainkan alat musik. 

11. Saya mampu bermain dalam drama. 

12. Saya mampu mengintepretasikan cerita atau bahan 
bacaan. 

13. Saya mampu membuat sketsa orang sehingga dapat 
dikenali. 

14. Saya mampu melukis atau membuat patung. 

15. Saya tertarik menjadi pemain musik. 

16. Saya tertarik menjadi penulis novel. 

17. Saya tertarik menjadi aktor/aktris. 

18. Saya tertarik menjadi wartawan. 

Jumlah yang sesuai:_ 


&cial (S) 

1. Saya suka bertemu dengan pengamat sosial atau 
pendidikan 

2. Saya suka bekerja untuk palang merah sebagai 
relawan. 


*133 ♦ 




3- Saya suka membantu orang lain dengan masalah 
pribadinya. 

4. Saya suka menjaga/mengurus dan mengawasi anak- 
anak. 

5. Saya suka mempelajari kenakalan remaja. 

6. Saya mampu mudah bicara dengan semua orang. 

7. Saya mampu memimpin diskusi kelompok. 

8. Saya mampu pandai dalam menjelaskan sesuatu 
kepada orang lain. 

9. Saya mampu berpartisipasi dalam pencarian dana 
atau amal. 

10. Saya mampu mengajar anak-anak dengan mudah. 

11. Saya mampu mengajar orang dewasa dengan 
mudah. 

12. Saya mampu pandai dalam menolong orang lain 
yang sedang bingung atau bermasalah. 

13. Saya mampu dalam menghibur dan menemani orang 
yang lebih tua dari saya. 

14. Saya mampu orangmencari saya untuk menceritakan 
masalah mereka. 

15. Saya tertarik menjadi kepala sekolah. 


* 134 * 



16. Saya tertarik menjadi konselor masalah pribadi. 

17. Saya tertarik menjadi pekerja sosial. 

18. Saya tertarik menjadi konselor kejuruan dan 
pekerjaan. 

Jumlah yang sesuai:_ 

Enterprising (E) 

1. Saya suka mempengaruhi orang lain. 

2. Saya suka menjual suatu produk. 

3. Saya suka mempelajari strategi untuk keberhasilan 
bisnis. 

4. Saya suka menjadi pemimpin dalam kelompok. 

5. Saya suka memimpin kelompok dalam meraih tujuan 
tertentu. 

6. Saya mampu saya memenangkan penghargaan 
sebagai tenaga penjual atau pemimpin. 

7. Saya mampu saya tahu bagaimana menjadi pemimpin 
yang berhasil/sukses. 

8. Saya mampu saya seorang pembicara di depan 
umum yang baik. 


*135 ★ 




9- Saya mampu saya dapat mengelola usaha kecil. 

10. Saya mampu saya dapat membuat kelompok sosial 
atau kerja berjalan dengan baik. 

11. Saya mampu saya dikenal dapat berbicara dengan 
orang yang sulit/keras kepala. 

12. Saya mampu saya dapat mengelola kampanye 
penjualan. 

13. Saya mampu saya dapat mengatur pekerjaan orang 
lain. 

14. Saya mampu saya seorang yang berambisi dan 
cenderung bicara apa adanya. 

15. Saya mampu dan pandai mempengaruhi orang untuk 
melakukan sesuatu menurut cara saya. 

16. Saya mampu saya seorang tenaga penjual yang baik. 

17. Saya tertarik menjadi eksekutif periklanan. 

18. Saya tertarik menjadi pembawa acara/mc. 

Jumlah yang sesuai:_ 


* 136 * 



Gonventional (c) 

1. Saya suka melakukan pekerjaan surat menyurat atau 
masalah perkantoran. 

2. Saya suka melakukan operasi matematika dalam 
bisnis atau pembukuan. 

3. Saya suka membuat catatan pengeluaran yang 
terperinci. 

4. Saya suka menyusun sistem pengarsipan. 

5. Saya suka membuat daftar inventaris dari persediaan 
atau produk. 

6. Saya mampu mengetik sepuluh jari dengan cepat. 

7. Saya mampu menjalankan mesin duplikator/mesin 
penjumlah. 

8. Saya mampu mengarsip surat dan berkas-berkas 
lain. 

9. Saya mampu melakukan pekerjaan administrasi 
kantor. 

10. Saya mampu menggunakan program pembukuan. 

11. Saya mampu melakukan tugas administratif dalam 
waktu singkat. 

12. Saya mampu menempatkan kredit dan debet. 


★ 137 * 




13- Saya mampu mencatat dengan cermat pembayaran/ 
penjualan. 

14. Saya tertarik menjadi manajer penjualan. 

15. Saya tertarik menjadi ahli pembukuan. 

16. Saya tertarik menjadi kasir bank. 

17. Saya tertarik menjadi analis keuangan. 

18. Saya tertarik menjadi penaksir biaya. 

Jumlah yang sesuai:_ 


Sekarang, coba perhatikan. Dari semua tipe, tipe manakah 
yang jumlahnya paling besar atau sesuai dengan diri kita? 
Bila ada lebih dari satu tipe memperoleh nilai terbesar, 
bisa jadi kamu memiliki kombinasi dua atau lebih tipe. 


* 138 * 



Realistic (R) 


Menyukai pekerjaan realistis seperti mekanik otomotif 
dan diterangkan sebagai figur yang sedikit bersosialisasi, 
penurut, terbuka, kurang fleksibel, dan tekun. Orang 
dengan karier realistik seperti mekanik, ATC (air traffic 
controller), surveyor, ahli elektronik, dan petani. Tipe 
R biasanya memiliki keahlian atletik atau mekanik dan 
menyukai kegiatan luar ruangan dengan peralatan atau 
mesin. Lebih menyenangi bekerja dengan alat daripada 
dengan orang lain, diterangkan sebagai pribadi yang 
mudah menyesuaikan diri, tenang, orisinal, teguh dalam 
pendirian, sabar, tenang, alami, gigih, praktis, pemalu, 
dan cenderung hati-hati. 

Investigative (l) 

Menyukai pekerjaan investigatif seperti peneliti biologi, 
kimia, antropologi. Figur investigatif bercirikan analitis, 
ingin tahu, hati-hati, berpikir kompleks, dan ketepatan, 
serta tidak terlalu menonjolkan diri. Orang dengan karier 
investigatif seperti ahli biologi, kimia, fisika, geologi, 
laboratorium, dan penelitian termasuk teknisi medis. 


★ 139 * 





Tipe I biasanya memiliki keahlian sains dan matematika, 
menyukai kesendirian dalam pekerjaan maupun 
memecahkan masalah. Tipe I menyukai eksplorasi dan 
berusaha memahami sesuatu atau kejadian dibandingkan 
memaksakan sesuatu kepada orang lain. Tipe I diterangkan 
sebagai pribadi yang analitis, hati-hati, cenderung 
kom pleks, kritis, ingin tahu tinggi, independen, intelektual, 
tertutup, metodologis atau prosedural, sopan, pesimis, 
ketepatan, menggunakan rasio, dan tertutup. 

Artistic (a) 


Menyukai pekerjaan seni seperti komposer, musikus, 
penulis, aktor atau aktris dan dicirikan sebagai pribadi 
yang kompleks, emosional, ekspresif, daya imajinasi 
tinggi, dan impulsif. Orang dengan tipe artistik seperti 
komposer, musisi, pengarah panggung, penari, 
dekorator, aktor atau aktris, dan penulis. Biasanya tipe 
A memiliki keahlian seni, menyenangi pekerjaan orisinal 
dan memiliki imajinasi tinggi. Tipe A menyukai pekerjaan 
yang mengandung unsur ide kreativitas dan ekspresi diri 
daripada keteraturan atau rutinitas. Pribadi artistik dapat 
diterangkan sebagai gambaran rumit, kurang teratur. 


* 1^0 * 




emosional, ekspresif, idealistik, mengkhayal, tidak praktis, 
impulsif, mandiri, introspektif, intuitif, sulit akur, terbuka, 
dan tampil apa adanya. 


(s) 

Menyukai pekerjaan yang melibatkan sosialisasi seperti 
guru, konselor, psikolog, public relation, dan dicirikan 
sebagai pekerjasama, empatik, bersahabat, mudah 
membantu, sabar, dan bertanggung jawab secara sosial. 
Tipe karier sosial seperti guru, terapis, pekerja religius, 
konselor, psikolog, perawat. Tipe S biasanya menyenangi 
keberadaan diri dalam sosial, tertarik bagaimana bergaul 
dengan situasi sosial dan suka membantu permasalahan 
orang lain. Pribadi S diterangkan sebagai terbuka, bekerja 
sama, ramah, sopan, ringan tangan untuk membantu, 
sabar, tanggap secara sosial, simpatik, hangat dan mudah 
memahami. 


Enterprising (E) 

Menyukai pekerjaan kreatif, inovatif, dan menghibur 
seperti penjual, manajer, usahawan dan diterangkan 


'k 141 ★ 





sebagai petualang, ambisius, dominan, energetik, dan 
terbuka secara pribadi. Karier enterprising seperti 
pedagang, pialang, promotor, produser acara, eksekutif 
dalam dunia bisnis, penjual, supervisor, dan manajer. Tipe 
E biasanya memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan 
berbicara di depan umum, tertarik dengan uang dan 
politik, serta senang untuk mempengaruhi orang lain. 
Secara pribadi suka mempengaruhi secara langsung, 
petualang, ambisius, menyenangi perhatian, dominasi, 
energik, terbuka, impulsif, optimistis, mencarikesenangan, 
popularitas, kepercayaan diri dan berjiwa sosial. 

Gonventional (c) 

Orangdengan karier conventional seperti analis keuangan, 
pegawai perpustakaan, banking, ahli pajak, sekretaris, 
korespondensi, akunting. Tipe C memiliki keahlian klerikal 
dan matematika, menyukai pekerjaan dalam ruang dan 
mengelola sesuatu agar rapi. Tipe C ini secara pribadi 
menyukai rutinitas yang teratur, bekerja sesuai standar 
jelas, menghindari pekerjaan yang kurang jelas. Pribadi 
senang dengan kepatuhan, kesadaran, kehati-hatian, 
efisiensi, sesuai aturan, tetap, dan konstan. 


Tes ini merupakan hasil pengembangan dari teori 
Vocational Personality oleh John Hollan 


★ 142 ★ 






Apafcafi Ssya Memilifci Jiwa 
Kepemimpinan? 


1. 

Memberitahu setiap informasi kepada anggota. 


a. Biasa begitu 

c. Terkadang 


b. Cukup sering 

d. Jarang 

2. 

Menyatakan pemikiran dengan nyata dan tegas. 


a. Biasa begitu 

c. Terkadang 


b. Cukup sering 

d. Jarang 

3- 

Pendengar yang baik 



a. Biasa begitu 

c. Terkadang 


b. Cukup sering 

d. Jarang 


* 143 



4. Menarik minat orang lain untuk mendengarkan 
pembicaraan. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

5. Mengomunikasikan perasaan sebagai orang yang 
memegang kendali. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

6. Memperagakan ikut merasakan dengan orang lain. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

7. Peka terhadap kebutuhan orang lain. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

8. Menarik minat orang lain untuk bergabung dengan 
kelompok. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 


* 



9- Dapat bersikap keras jika perlu. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

10. Menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan 
tegas, tetapi juga peka. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

11. Berkonsultasi dengan orang lain sebelum mengambil 
keputusan penting. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

12. Mempunyai catatan kerja kuat dalam mengambil 
keputusan penting. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 

13. Mampu mengakui salah jika berbuat kesalahan. 

a. Biasa begitu c. Terkadang 

b. Cukup sering d. Jarang 


★ 145 ★ 



14. Berani membuat keputusan yang berat. 


a. Biasa begitu c. 

b. Cukup sering d. 


Terkadang 

Jarang 


* 1^6 * 



Penilaian 


A = o 
B = 1 
C = 2 
D = 3 

Nilai 0-9 

Kamu adalah Pemimpin yang kuat. Dalam satu kelompok, 
kamu bisa menjadi komunikatoryangbaik, tegas, dan ideal 
untuk ditunjukan sebagai orang yang dapat diandalkan 
demi kelangsungan tujuan bersama, memiliki pengaruh 
dan dapat berdampak positif bagi lingkungan di sekitar. 

Nilai 10 - 20 

Kamu adalah Pemimpin yang baik, yang mengerti dan 
mampu mendengarkan orang lain, dapat memimpin 
orang lain dalam satu tujuan. 

Nilai 20 - 31 

Cukup sebagai pemimpin. Kamu memiliki sikap 
kepemimpinan, tetapi yang kamu miliki sekarang 
belumlah cukup untuk memimpin orang lain. Kamu 






harus lebih banyak belajar bagaimana menjadi pemimpin 
dengan baik. 

Nilai 32 - 42 

Perlu peningkatan untuk menjadi seorang pemimpin. 

Kamu cenderung lebih memilih untuk dipimpin atau 
menjadi anggota kelompok daripada memimpin. Kamu 
termasuk pribadi yang kerap menghindarkan komunikasi 
dengan orang lain. Terkadang, kepercayaan dirimu bisa 
lunter seketika, atau tiba-tiba cemas. Hilangkan rasa 
gugup berlebih. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang 
diperlukan, sekarang adalah menaikkan rasa kepercayaan 
diri. Pikirkan, “kalau orang lain mampu menjadi pemimpin, 
seharusnya saya juga bisa.” Cobalah untuk menjadi orang 
yang terdepan. Memimpin orang demi tujuan baik secara 
bersama-sama, bukan mencari keuntungan semata. 


* 148 * 



§5^5 Temiisulc Pen?in?pm ^<9ng 

Seperti Ap5? 


"T^andai pernyataan yang cocok pada setiap tipe 
kepemimpinan. Lihat, tipe apa yang paling banyak sesuai 
dengan diri kita. 

Tipe Kepemimpinan Paternalistis/Maternalistik 

1. Saya seringkah menganggap bawahan atau anggota 
kelompok saya tidak dewasa, kurang paham, atau 
persis seperti anak kecil yang perlu dikasih tahu 
untuk dikembangkan skilinya. 

2. Saya akan melindungi bawahan dengan segenap jiwa. 

3. Saya pembuat keputusan. Saya tidak membiarkan 
dan tidak suka ada anggota saya yang mengambil 
keputusan sendiri. 


★ 149 ★ 



4. Saya mau anggota melakukan segala inisiatif saya. 
Mereka tidak perlu capek-capek mikir ide atau inovasi 
yang harus dilakukan. 

5. Saya tidak akan pernah memberikan kesempatan 
pada pengikutatau bawahan untukmengembangkan 
imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. 

6. Dalam tim, saya itu paling tahu akan sesuatu. Dan itu 
benar adanya. 

7. Saya selalu memaklumi kesalahan bawahan atau 
anggota saya. 

Total jawaban yang sesuai:_ 

Tipe Kepemimpinan Otokratis 

1. Saya memiliki kekuatan memimpin. Anggota saya 
harus patuh menjalankan aturan-aturan yang saya 
buat. 

2. Saya adalah sentral. Tanpa saya, tim ini tidak akan 
pernah ada. 

3. Saya punya ambisi untuk terus naik ke level 
berikutnya, baik dalam jumlah anggota, maupun 
cakupan wilayah. 


*150 * 



4. Saya bisa membuat row model dan aturan yang baik 
untuk dilaksanakan. Dan, itu semua rancangan saya. 

5. Saya haus akan informasi. Tapi, saya akan berpikir 
dua kali untuk membaginya dengan anggota tim. 
Saya tidak mau mereka tahu rencana dan tindakan 
saya. 

6. Saya punya pegangan. Dan itu yang saya yakini. Tak 
peduli ada masukan atau sesuatu yang mengubah 
pendirian saya. 

7. Saya paling suka dengan anggota tim yang patuh 
dan tidak banyak komentar. 

Total jawaban yang sesuai:_ 

Tipe Kepemimpinan Laissez Faire 

1. Meski saya pemimpin, tapi saya tidak akan memimpin. 
Saya akan membiarkan anggota kelompok berbuat 
semau mereka sendiri. 

2. Dalam aktivitas tim, saya tidak terlibat sama 
sekalipun, itu tak jadi soal. Justru, saya lebih suka itu. 

3. Saya menginginkan semua mandiri, tugas dan 
tanggung jawab harus dilakukan oleh masing-masing 
tim. 


★ l5l* 



4. Mereka mengangkat saya sebagai pemimpin cuma 
sebagai simbol. Kebetulan saya bersedia, meski saya 
sama sekali tidak punya keterampilan teknis. 

5. Kadang saya merasa tidak mempunyai wibawa, 
sulit mengontrol anak buah, dan tidak mampu 
melaksanakan koordinasi kerja. 

6. Saya sulit menemukan lingkungan kerja yang 
kondusif bersama anggota tim. 

7. Saya bisa memimpin anggota bukan karena skil saya, 
tapi karena kedekatan dengan pemilik perusahaan 
ini. 

Total jawaban yang sesuai:_ 

Tipe Kepemimpinan Demokratis 

1. Dalam memimpin, saya berorientasi pada manusia 
dan memberikan bimbingan yang efisien kepada 
para anggota tim. 

2. Saya akan selalu berkoordinasi untuk pekerjaan apa 
pun menyangkut saya dan semua anggota tim. 

3. Saya akan menganjurkan seluruh anggota tim untuk 
memiliki rasa tanggung jawab internal (pada diri 
sendiri) dan kerja sama yang baik. 


*152 * 



4. Bukan karena saya hebat dalam memimpin, tetapi 
keberhasilan tim karena partisipasi aktif seluruh 
anggota tim. 

5. Saya akan selalu menghargai potensi setiap individu. 
Saya juga akan mendengarkan seluruh nasihat dan 
sugesti bawahan saya. 

6. Saya mengakui kehebatan, keterampilan, atau 
keahlian teknis yang dimiliki setiap anggota. 

7. Saya tahu bagaimana menyatukan dan 
mendayagunakan setiap potensi anggota tim 
dengan efektif, terutama pada saat-saat dan kondisi 
yang tepat. 

Total jawaban yang sesuai:_ 


★ 153 ★ 



Perhatikan, tipe mana yang paling sesuai dengan 
gambaran diri kita. Yang terbanyak, itulah gambaran diri 
kita dalam memimpin tim. 

Kepemimpinan Paternalistis/Maternalistiklebih 

diidentikkan dengan kepemimpinan yang kebapakan. 
Setiap anggota dianggap seperti anaknya sendiri. Dan 
anak (anggota) harus hormat pada bapak (pemimpin). 

Kepemimpinan Otoriter/Authoritarian gaya 
kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan 
kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. 
Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang 
oleh pemimpin. Pemimpin cenderung otoriter dan 
memaksakan kehendakagar para bawahan melaksanakan 
tugas yang telah diberikannya. 

Kepemimpinan Bebas/Laissez Faire merupakan 
tipe kepemimpinan di mana para bawahannya yang secara 
aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 
dihadapi. Kepemimpinan ini biasanya diperoleh dengan 
cara instan, seperti faktor kedekatan (nepotisme), atau 
sogokan. Jadi, pemimpin tidak lebih sekadar simbol. 
Dan, seringkah anggotanya merasa, ada atau tidak ada 
pemimpin, tidak ada bedanya. 


*154 ★ 



Kepemimpinan Demokratis/Democratic m eru pakan 
gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara 
luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan 
selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang 
utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin 
memberikan banyak informasi tentang tugas serta 
tanggung jawab para bawahannya. 

I Catatan: j 

I. 

Pada dasarnya, tipe kepemimpinan ini bukan suatu hal 
yang mutlak untuk diterapkan, karena pada dasarnya 
semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulan 
masing-masing. Pada situasi atau keadaan tertentu 
dibutuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter, walaupun 
pada um umnya gaya kepemim pinan yang demokratis lebih 
bermanfaat. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, tinggal 
bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan yang 
akan diterapkan dalam keluarga, organisasi/perusahaan 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut 
diterapkannnya gaya kepemimpinan tertentu untuk 
mendapatkan manfaat. 


★ 155 ★ 







"(CalUin hsrus 'tsksn roelihst 
uUt' IcaUu ingin rnelifi^t 
'ind^fingii k.epskMr\ kupu-kupu' 
Kesuksessw itu ditentukan 
5eberiip5 kerss proses ysm 
kiiliiin pegu5ngkiin.” 

^ Antoine de Siiint ~ 





Motivssi (Ceperoiropiniin 


T« di bawah ini ada untuk mengetahui motivasi dalam 
memimpin sebuah tugas, kelompok, dan pekerjaan. 

1. Saya bersemangat ketika orang lain meminta saya 
mengeluarkan gagasan. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


* 157 * 



2. Sebagai latihan, saya memberi orang lain pertanyaan 
yang menantang saat kami bekerja sama. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

3. Saya mudah melakukan apresiasi positif atas 
kemajuan yang dicapai rekan kerja saya. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

4. Saya merasa mudah untuk membuat orang lain 
senang, baik saat kondisi baik atau buruk. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


★ 158 * 



5. Menurut saya pencapaian target tim lebih penting 
daripada pencapaian target individu. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

6. Orang lain sering menerima gagasan saya dan 
menjalankannya. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

7. Ketika bekerja dalam tim, membangun kekompakan 
tim adalah hal penting bagi saya. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


*159 * 



8. Ketika bekerja dalam kelompok, memberikan arahan 
dan bimbingan lebih suka saya lakukan 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

9. Saya merasa senang mengetahui dan merayakan 
prestasi yang dicapai oleh orang lain 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

10. Ketika bekerja dalam tim, saya menganggap masalah 
yang dihadapi tim adalah masalah saya juga. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


'k l 60 k 



11. Memecahkan masalah atau konflik antarpribadi 
adalah aktivitas yang menyenangkan bagi saya. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

12. Ketika bekerja dalam tim, saya sering menjadi 
“pemicu gagasan”. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

13. Ketika bekerja dalam tim, saya berusaha agar 
gagasan saya dikenal. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


★ l6l * 



14. Saya merasa senang saat berhasil meyakinkan orang 
iain. 

a. Sangat Tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Netra i 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 


* l 62 * 



Penilaian 


Sangat Tidak setuju : 1 


Tidak setuju :2 

Netral : 3 

Setuju : 4 

Sangat Setuju : 5 

Nilai 


Skor 14 - 27 

Menunjukkan motivasi yang rendah untuk menjadi 
pemimpin, perlu mengembangkan karateristikdan belajar 
menjadi pemimpin, jangan hanya puas menjadi bawahan 
dengan tugas yang biasa saja. 

Skor 28 - 55 

Menunjukkan suatu keragu-raguan untuk menjadi 
pemimpin, bersikaplah tegas, mandiri, dan lebih 
bertanggungjawab. 

Skor 56 - 70 

Menunjukkan motivasi yang kuat untuk menjadi 
pemimpin, adanya sikap ideal yang diperlukan untuk 
memimpin dan mengorganisasikan sesuatu, kamu 
berbakat menjadi pemimpin yang baik. 


★ l 63 * 




'tfiks Icali^n ingin sukses 
dus ksli \ipst, msks 
lipatgandaicanUfi kegag^iUn. 

”Htnp5 b5ng.9lc TOeng^Unji 
(cegagiiUn. kaluin tsk sksn 
mrsssksn kesuksessn ysm 
lu5r bi5s5.” 


Tfiorn^s cT. WatsGn 





Wiiktu 


1. Setiap hari saya menyisihkan sedikit waktu saya 
untuk merencanakan, berpikir tentang pekerjaan 
saya. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

2. Saya menetapkan sasaran spesifik dan tertulis serta 
batas waktunya. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 


★ 165 ★ 



3- Saya membuat “daftar harian” yang harus dikerjakan, 

mengatur masalah dalam urutan kepentingannya, 
dan berusaha melakukan yang terpenting secepat 
mungkin. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

4. Saya mengetahui peraturan 80 - 20 dan saya gunakan 
dalam pekerjaan saya. (Hukum Pareto ini menyatakan 
bahwa 80% dari keefektifan, biasanya berasal dari 
20% sasaran). 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

5. Saya memakai rencana yang tidak ketat, untuk 
menghadapi krisis dan hal tidak terduga. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 


'k l66 k 



6. Saya mendelegasikan apa saja yang dapat saya 
delegasikan kepada orang lain. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

7. Saya mencoba menangani setiap carik kertas hanya 
sekali. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

8. Saya makan siang sekadarnya saja, supaya tidak 
mengantuk setelah makan. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir selalu 

9. Saya berusaha dengan aktif untuk mencegah 
gangguan (tamu, rapat, telepon) yang biasa selalu 
mengacaukan hari kerja saya. 


★ l67 * 



a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir seiaiu 

10. Saya mampu berkata “Tidak” kepada orang lain, 
atas permintaan “waktu saya” yang sekiranya bisa 
menghambat saya untuk menyeiesaikan tugas. 

a. Hampir tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Hampir seiaiu 


'k 168 ★ 



Perolehan Nilai 


p Nilai 3 untuk setiap “Hampir selalu” 
f Nilai 2 untuk setiap “Sering” 

» Nilai 1 untuk setiap “Kadang-kadang” 
p Nilai 0 untuk setiap ” Ham pir tidak pernah” 

Nilai 0-15 

Berpikirlah untuk mulai mengelola waktu kamu dengan 
baik agar setiap waktu tidak terbuang percuma dan bisa 
memanfaatkan waktu dengan lebih baik lagi. 

Nilai 16 - 20 

Kamu sudah bertindak baik, tetapi masih perlu 
ditingkatkan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, 
cobalah mulai melakukan intropeksi diri. 

Nilai 21 - 25 

Sangat baik, kamu dapat membuat skala prioritas dan 
kebijaksanaan dalam mengelola waktu dengan baik 

Nilai 26 - 27 

Kamu benar-benar unggul, luar biasa prima! Kamu adalah 
pengelola waktu yang sangat luar biasa. 


* l69 * 




Nilai 28 - 30 

Kamu bohong! Hasil jawaban yang kamu isikan bukanlah 
diri kamu yang sebenarnya. 


* 170 * 



2 ^ 

Stres fCeijj5 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah kamu khawatir tentang masa depan kamu? 
(Ya/Tidak) 

2. Apakah kadang-kadang kamu mengalami kesulitan 
untuk tidur? (Ya/Tidak) 

3. Apakah kamu sering merokok, minum minuman 
beraikohoi untuk mengurangi tekanan yang kamu 
rasakan? (Ya/Tidak) 

4. Apakah kamu cepat tersinggung untuk suatu hai 
yang sebenarnya tidak teriaiu penting? (Ya/Tidak) 


* 171 ★ 



5. Apakah kamu merasa kekurangan tenaga ketika 
kamu membutuhkannya untuk melakukan aktivitas? 
(Ya/Tidak) 

6. Apakah kamu memiliki begitu banyak hal yang harus 
dilakukan sementara waktu hanya sedikit? (Ya/ 
Tidak) 

7. Apakah kamu memiliki gangguan sakit kepala atau 
sakit perut? (Ya/Tidak) 

8. Apakah kamu merasa tertekan untuk melakukan 
sesuatu atau menyelesaikan suatu hal? (Ya/Tidak) 

9. Apakah kamu merasa sangat khawatir menjadi orang 
yang sangat disenangi atau sukses? (Ya/Tidak) 

10. Apakah kamu merasa sudah melakukan segala 
sesuatu cukup baik dalam hidup ini untuk membuat 
kamu puas? (Ya/Tidak) 

11. Apakah kamu merasa puas tentang hal-hal kecil atau 
sederhana dalam hidup? (Ya/Tidak) 

12. Apakah kamu bisa bersantai dan bergembira? (Ya/ 
Tidak) 


* 172 * 



Cara Penilaian 


Berikan nilai 1 untuk jawabannya “ya” pada pertanyaan 
nomor 1 - 9 dan nilai 1 untuk jawabannya “tidak” pada 
pertanyaan nomor 10 -12. 

Nilai 4 atau lebih. 

Kemungkinan kamu sedang mengalami stres yang 
negatif. Kamu mungkin perlu mengetahui lebih lanjut cara 
mengelola stress. Cobalah untuk menemukan kembali 
tujuan dan perasaan “menyenangkan” saat bekerja. 
Sesekali, lakukan refreshing dari kepenatan rutinitas 
pekerjaan. 

Nilai di bawah 4 

Kamu masih ada dalam posisi yang aman dalam mengelola 
stress di tempat pekerjaan. Selamat! 


★ 173 * 




“(CaUu (calUin ingin dieint^i, 
6int5il5fi oriing Uin d5n jiidliUfi 
orang gang dapat dieintai.” 

~ Setjjamin "Franklin ~ 





26 

les (Cen?<aneliri<9n 


Pilihlah sikap yang paling menunjukan dan cocok dengan 
diri kita! 

1. Memiliki rasa tanggung jawab 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

2. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang 
berbeda dengan orang lain 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 


★ 175 * 



3- Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar 
prestasi 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

4. Menunjukkan rasa percaya diri 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

5. Mempunyai rasa ingin menonjol 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

6. Mampu bekerja sendiri 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

7. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide 
yang berguna bagi orang lain. 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

8. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai 
dengan kerjanya 


♦ 176 * 



a. Tentu saja 

b. Mungkin saja 


c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 


9. Menghargai waktu 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

10. Memperoleh kepuasan dari pekerjaan yang 
dikerjakan sendiri 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

11. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam 
mencapai kesuksesan 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

12. Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif 
terhadap tugas dan kegiatan yang dihadapi 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

13. Merasa senang mengemukakan pendapatnya 
walaupun nantinya berbeda dengan orang lain 





a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

14. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang 
dihadapi 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 

15. Secara relatif jarang mencari pertolongan pada 
orang lain 

a. Tentu saja c. Kadang-kadang 

b. Mungkin saja d. Tidak pernah 


* 178 * 



Penilaian 


A = 4 

B = 3 
C = 2 
D = 1 

Nilai 15 - 25 

Kamu tidak mandiri, masih sangat bergantung pada 
orang lain, tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sesuatu, serta kurang percaya diri dalam menghadapi 
banyak hal, cobalah untuk mengenali potensi dan belajar 
menyelesaikan masalah sendiri. 

Nilai 25 - 35 

Kamu kurang mandiri, ada beberapa hal yang tidak bisa 
kamu putuskan sendiri. Masih ada rasa tidak berani dalam 
menjalani apa yang telah dipilih. 

Nilai 35 - 45 

Kamu cukup mandiri. Kamu termasuk golongan orang 
yang cukup bisa berdiri sendiri, orang yang cukup 
bertanggungjawab dalam mengerjakan sesuatu dan 
cenderung bisa diandalkan. 


* 179 * 




Nilai 45 - 60 

Selamat! Kamu mandiri, tidak tergantung pada keputusan 
oranglain, dan memiliki prinsip yang kuat dan tegas, serta 
dewasa. Kamu pintar mengelola waktu dengan baik dan 
mampu bekerja sendiri. 


* 180 * 



27 

Apakafi Temasufc Orang 
Pemberani? 


1. Ketika seseorang memotong dalam antrean, apakah 
kamu akan mengabaikannya? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

2. Apakah kamu merasa sulit meminta tolong pada 
seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk kamu? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* I8l ★ 



3- Jika atasan kamu meminta suatu permintaan 
yang tidak masuk akal, apakah kamu sulit untuk 
mengatakan tidak? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

4. Apakah kamu enggan untuk berbicara dengan 
seorang kenalan yang menarik dari lawan jenis? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

5. Apakah sulit bagi kamu untuk menolak permintaan 
yang tidak masuk akal dari orangtua? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* 182 * 



6. Apakah kamu merasa sulit untuk menerima pujian 
dari atasan? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

7. Apakah kamu mengekspresikan perasaan negatif 
kepada orang lain dengan tepat? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

8. Apakah kamu secara sukarela memberikan informasi 
ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang 
yang tidak kamu kenal baik? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


★ 183 * 



9 - Jika ada seorang publik figur yang sangat kamu 
kagumi dan hormati di sebuah event besar, apakah 
kamu akan berusaha untuk memperkenalkan diri? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

10. Seberapa sering kamu mengungkapkan secara 
terbuka perasaan marah kepada orangtua? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

11. Jika kamu memiliki teman yang tidak disetujui 
oleh orangtua, apakah kamu akan berupaya untuk 
membantu mereka mengenal satu sama lain lebih 
baik? 

a. Selalu 

b. Biasanya 


* 184 * 



c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

12. Jika Kamu sedang menonton program TV yang 
sangat menarik, lalu ada seorang teman dekat 
mengganggu, akankah kamu meminta mereka untuk 
tenang dan tidak mengganggu? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

13. Apakah kamu memainkan peranan penting dalam 
menentukan bagaimana kamu dan teman dekat 
menghabiskan waktu luang bersama-sama? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* 185 * 



14. Jika kamu marah pada pasangan, apakah sulit bagi 
kamu untuk memberitahunya? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

15. Jika seorang teman yang seharusnya menjemput 
kamu untuk suatu keperluan penting, tiba- 
tiba dia membatalkan janjinya. Apakah kamu 
mengekspresikan kekesalan? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

16. Kamu dalam keadaan terburu-buru. Kamu butuh 
membeli beberapa barang di supermarket, tapi 
supermarket itu baru saja buka dan petugas di 
dalamnya masih bersiap-siap. Apakah kamu akan 
meminta petugas tersebut untuk segera melayani 
dengan cepat? 


'k 186 k 



a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

17. Apakah kamu merasasulituntukmenolakpermintaan 
orang lain? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

18. Jika atasan atau supervisor kamu mengungkapkan 
pendapat yang sangat tidak kamu setujui, apakah 
kamu berani untuk menyatakan pendapat kamu? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* 187 ★ 



19- Kamu memiliki seorang teman dekat. Namun, 
pasangan kamu tidak menyukainya dan terus 
menerus mengkritik teman kamu. Apakah kamu 
akan memberitahukan kepada pasangan jika kamu 
tidak setuju dan mengatakan padanya bahwa dia 
adalah teman kamu yang berharga? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

20. Apakah kamu merasa sulit untuk meminta bantuan 
orang lain? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

21. Kamu berada di restoran yang bagus, tetapi makanan 
yang disajikan tidak memuaskan. Apakah kamu 
akan menyampaikan ketidakpuasan pada pelayan 
restoran tersebut? 


★ 188 * 



a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

22. Apakah kamu cenderung untuk mengungkapkan 
permintaan maaf? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

23. Pada saat diperlukan, apakah kamu merasa kesulitan 
untuk meminta kebaikan hati orangtua? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* 189 * 



24. Apakah kamu bersikeras agar orang lain melakukan 
pembagian pekerjaan secara adil? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

25. Apakah kamu mengalami kesulitan untuk 
mengatakan kata “tidak” pada seorang sales? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

26. Apakah kamu enggan untuk berbicara dalam sebuah 
diskusi dengan kelompok kecil dari teman-teman? 

a. Selalu 

b. Biasanya 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


* l90 * 



Penilaian: 


Untuk Nomor i-6, dan 17,20,23,25, dan 26. 

A = 1; B = 2; C = 3; D = E = 4. 

Untuk Nomer 7-16,18,19,21,22, dan 24 

A = 4; B = 3; C = 2; D = E = 1. 

JAWABAN 

Nilai 26-46 

Kamu adalah orang yang pemalu, biasa menutup diri, dan 
cenderung menghindari interaksi dengan orang banyak, 
bahkan apa yang menjadi hak kamu kadang kamu biarkan 
diambil oleh orang lain. Belajarlah untuk menunjukkan 
sikap berani dan tentu saja lebih tegas dalam menjalani 
hidup. 

Nilai 47 - 67 

Kamu cenderung kurang tegas, masih mudah untuk 
dipengaruhi oleh pendapat orang lain, takut apabila 
bertindak salah dan dinilai salah oleh oranglain, dan 
kurang dapat mengekspresikan diri, cenderung menahan 
diri terhadap banyak hal. 


* I9I * 





Nilai 68 - 87 

Kamu cukup berani dan cukup ideal dalam bersikap, 
mengerti batasan, cenderung tegas dan dapat diandalkan, 
kamu mampu untuk mengekspresikan diri dalam batasan 
tertentu, baik dalam berkominikasi dan juga terbuka, 
mampu menyampaikan apa yang kamu maksud secara 
baik dan benar. 

Nilai 88 -104 

Kamu pemberani, mampu mengekspresikan sesuatu 
secara terbuka, berani, dan juga blak-blakan, memiliki 
komunikasi yang sangat baik, tegas dan tidak mau bermuka 
dua, tetapi berhati-hatilah terkadang ada beberapa hal 
yang tidak harus disampaikan secara langsung dan harus 
menunggu waktu yang tepat. 


* 192 ★ 




[ Fiksi Psikologi atau novel psikologi adalah genre fiksi yang tema 
[ utamanya berdasarkan kasus psikologi. Misal, kelainan jiwa, psikopat, 
I schizofrenia, parenting, based on true story. 


Mau tahu lebih dekat sosok dibalik 
©PsikologlD? Foliow saja akun 
twiternya dan simak lini masanya 
yang serius mengupas permasalahan 
psikologi yang dikemas secara populer, 
dan selalu membagikan hal-hal menarik 
mengenai tingkah laku dan sisi 
psikologis manusia. 


Punya naskah bergenre Fiksi Psikologi atau 
Novel Psikologi? 

Kirim saja ke: 

redaksi ©tanggapustaka.com 
















*l9k * 




























Penulis : Teguh Afandi, dkk 
Ukuran 113x19001 
Tebal : viii + 260 him 

ISBN : 979-083-075-0 


Cintapaling 

M(z:ngharukan 


Teguh Affandi, Dyani T. Wardhyni, Ria Novayani, dkk. 


Penulis : SAM 
Ukuran : 13 x 20 cm 
Tebal :x + 286 hlm 
ISBN : 979-083-077-7 


Penulis : Robert Louis S. 
Ukuran 113x19 cm 
Tebal :iv-i-i92hlm 
ISBN : 979-083-068-8 



























Penulis 

Ukuran 

Tebal 

ISBN 


Christina Mirandari 
13 X19 cm 
viil +152 him 
979-083-074-2 


nQomonQ^ 


Penulis 

Ukuran 

Tebal 

ISBN 


Mimi Lasmini 
8,5 X14 cm 
viii + 328 hIm 
979-o83-o84-X 


oHaShAllfl 


^ Kosakata Korea 

9 Harr'gokCeuliaCAk^ 

I contoh percakapan 

9 Kamus kosakata 




LANCAR PERCAKAPAN^^^H 
PARIWISATA SEHARI-HARI 

■■BAHASi 

Hbranc 

MWndowi 

CHRISTINA MIRANDARI 



















Tangga Pustaka 


Redaksi: 

Jl. H. Montong No. 57, Ciganjur, 

Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12630 

Telp. (021) 7888 3030 ext. 213, 214, 216 

Faks. (021) 727 0996 

E-mail: redaksi@tanggapustaka.com 

FB: Tangga Pustaka | Twitter: @RedaksiTangga 


Manusia bisa dianalogikan seperti sebuah ’gadgel 
supercanggih’ yang memiliki banyak fungsi, mulai dari 
telpon, SMS, MMS, video, internet, chating, sosial media, 
games, map, dan masih banyak fungsi lainnya. Namun, 
ketika gadget berada di tangan orang gaptek’, bisa jadi gadget 
cuma digunakan untuk menelepon atau berkirim SMS. Agar 
berfungsi maksimal, pengguna gadget perlu mencari tahu fungsi 
atau setidaknya membaca manual book dari gadget tersebut. 
Nah, kondisi itu persis dengan manusia. Seorang manusia perlu 
menyadari lebih dalam dan mencoba bertanya dalam diri; siapa 
saya, apa potensi yang saya miliki, dan pertanyaan-pertanyaan 
lainnya untuk menumbuhkan kesadaran akan potensi diri. 


Buku Who Am 17 menyajikan tes kepribadian sederhana dan 
populer, berdasarkan pengetahuan ilmiah, serta 
pengembangan yang praktis dan langsung bisa diterapkan 
di kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan siapa 
diri kita dan bagaimana orang di sekitar berperilaku. 
Mengenali apa yang kita pergunakan adalah suatu jalan 
untuk memaksimalkan diri. Semoga apa yang disajikan 
dalam kumpulan tes kepribadian ini dapat membantu diri 
menemukan pintu yang tepat sehingga berguna dalam 
menemukan pola interaksi yang tepat dengan orang lain, 
menghadapi pekerjaan, dan mengenali potensi dasar 
diri kita. Selamat mencoba! 


ISBN (13) 978-979-083-078-3 
\Sm 979083078-5 


91289790 830783 

Psik ol og i 































